



N 


, PANDUAN GRATIS 


1 KULIAH 


KE 20 NEGARA 
”DI LUAR NEGERI 





“Ebook ini dibuat dengan tujuan memotivasi anak-anak muda Indonesia untuk kuliah ke luar negeri, dengan 
harapan mereka akan menggunakan ilmu yang mereka dapatkan di negeri orang untuk memajukan Indo- 
nesia. Jadi, jangan ragu untuk mengcopy, share, dan membagikan file e-book ini ke teman-teman, saudara, 
ataupun rekan kerja: terutama mereka yang benar-benar berniat kuliah ke luar negeri. 

Mengapa sebaiknya kita berkuliah di luar negeri? 


Pandangan masyarakat tentang alasan kuliah di luar negeri tentu saja beragam. Ada yang motivasinya untuk 
mencari tantangan atau suasana baru, ada yang karena kualitas pendidikan di dalam negeri kurang memuas- 
kan, ada yang karena gengsi, dan tidak sedikit pula yang kuliah di luar negeri karena cita-cita memperbaiki diri 
dan Indonesia kedepannya. 


Entah apapun itu motivasinya, belajar di luar negeri banyak sekali manfaatnya. Kuliah di luar negeri, jika perlu, 
menjadi sebuah keharusan. Kenapa harus? 


Setiap mahasiswa harus punya pengalaman belajar di luar negeri. Jika tidak bisa kuliah di luar negeri, setidakn- 
ya pernah exchange ke luar negeri, atau minimal pernah jalan-jalan keluar negeri. Tanpa bepergian ke luar 
negeri, seringkali mahasiswa akan kesepian, kurang open mind, dan terkurung dalam kesempitan. Jika sudah 
begitu, mereka seringkali hanya terjebak dengan rutinitas kuliah di kampus, sesekali melakukan demo dan tak 
pernah keluar negeri sekalipun. Jangankan ke luar negeri, tahu harga tiket pesawat saja tidak. 


Dari 100 mahasiswa Indonesia di luar 
negeri yang kami interview, 9546 dari 
mereka mengatakan bahwa mereka 
mendapatkan sesuatu yang tidak ter- 
bayangkan, pengetahuan, teknologi, 
keanekaragaman budaya, kemandirian, 
dan masih banyak sekali yang mereka 
pelajari. Mereka yang bisa bepergian ke 
luar negeri merasa terbuka mata dan 
pikirannya. Mereka membawa segu- 
dang pengalaman, cerita, teman, ilmu, 
dan foto yang ternyata sangat memben- 
tuk visi mereka ke depan. 


Kuliah di luar negeri bisa 
membukakan sejuta kes- 
empatan untuk maju. 





Kuliah di luar negeri juga akan memperkaya wawasan kita tentang menghargai perbedaan, 
baik dari segi budaya, karakter masyarakat, pengetahuan, iklim dan sebagainya. 


Di Jepang, kita akan menjumpai atmosfer berkompetisi yang sangat tinggi. Di Kanada, 
kita akan menjumpai suhu dan cuaca yang dinginnya bisa mencapai -40 derajat celsius. Di 
Rusia, kita akan menjumpai orang-orang Rusia yang dingin dan sama sekali tidak ramah. 
Di Inggris, kita akan menjumpai atmosfer dan euforia penggila sepakbola liga Inggris yang 
sangat kental disana. 


Di Selandia Baru dan Irlandia, kita akan menjumpai banyak sekali pemandangan alam yang 
menakjubkan. Di Arab Saudi, kita akan menjumpai kekayaan negara Arab sampai bisa 
menggratiskan kuliah di negara tersebut. Bukan hanya gratis, semua mahasiswa di Arab 
Saudi juga mendapatkan uang saku yang sangat lumayan. Di Mesir, kita akan menjumpai 
sistem perkuliahan yang mengutamakan kesadaran diri untuk belajar mandiri. Ada kampus 
di Mesir yang tidak mewajibkan mahasiswanya untuk menghadiri kelas, yang penting ikut 
ujian dan bisa lulus. 


Kita akan menemukan berbagai kebudayaan dan persaingan yang sangat kompleks di 
Amerika Serikat. Di China, kita akan bertemu dengan orang-orang China yang gaya bic- 
aranya seperti orang marah: cepat dan keras. Di Perancis, kita akan bertemu dengan orang- 
orang Perancis yang sangat bangga dengan bahasa mereka. Masih banyak sekali kebu- 
dayaan negara lain yang akan kita jumpai jika bisa kuliah di luar negeri. Di Jerman, Swiss, 
Austria, India, Korea, Taiwan, Singapore, Australia, Turki, Malaysia, Thailand, dan Sudan. 


Berikut adalah salah satu kutipan dari Imam Syafi'i ten- 
tang pentingnya menuntut ilmu sejauh yang kita bisa. 


Orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman. 
Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang. 
Merantaulah, kau akan dapatkan pengganti dari kerabat dan kawan. 
Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. 
Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. 

Jika mengalir menjadi jernih, jika tidak, kan keruh menggenang. 
Singa jika tak tinggalkan sarang tak akan dapat mangsa. 
Anak panah jika tidak tinggalkan busur tak akan kena sasaran. 
Jika matahari di orbitnya tidak bergerak dan terus diam, 
tentu manusia bosan padanya dan enggan memandang. 

Bijih emas bagaikan tanah biasa sebelum digali dari tambang. 
Kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu biasa jika di dalam hutan. 





Namun, peribahasa “ono rupo, ono rego” sepertinya berlaku disini. Dengan besarnya potensi yang ditawarkan, dan kualitas pendidikan yang baik, 
ternyata banyak hal yang harus diperjuangkan untuk kuliah di luar negeri. Berikut ini adalah kumpulan tips buat kamu yang ingin kuliah di luar negeri : 


Luruskan Niat dan Tentukan Jurusan 


Sebelum jauh-jauh membaca tips yang lain, tanyakan dulu pada hati nurani "Aku kuliah di luar negeri mau ngapain? Mau belajar apa?”. Kalau kuliah di 
luar negeri hanya untuk gengsi saja, lebih baik tidak usah karena hal itu akan sangat merepotkan kamu ketika dipertengahan masa kuliah. Lebih mer- 
ugikan lagi dari segi keuangan. Sudah bayar mahal-mahal, tapi hanya untuk gengsi doang. 

Poin selanjutnya juga penting. Para mahasiswa yang kami interview berpesan sebelum memutuskan untuk kuliah di luar negeri, putuskan dulu ingin 
belajar apa di luar negeri. Caranya adalah dengan mengenali diri sendiri. Apa bakat dan minat kita, dan ilmu apa yang kita ingin perdalami. Kemudian, 
pastikan juga ilmu yang kita pelajari di luar negeri itu nantinya bisa diaplikasikan di Indonesia bagi yang ingin berkarir di Indonesia. 

Setelah jurusannya sudah kamu tentukan, berikutnya adalah membuat list daftar universitas di berbagai negara yang ada mata kuliah yang ingin kamu 
pelajari. Setelah ketemu, cari tahu segala macam informasi dari A sampai Z tentang kampus tersebut, biaya hidup, beasiswa, dan segala macamnya. 
PERSIAPAN 


Kuliah di luar negeri berarti kamu harus siap untuk menghadapi peraturan baru yang ada di negara tujuan kuliahmu. Apalagi kalau negara tujuan 
kuliahmu itu adalah salah satu negara favorit untuk kuliah. Pasti aturan di negara itu semakin ketat. Tujuannya supaya pemerintah negara tersebut bisa 
memastikan bahwa setiap orang asing yang datang ke negaranya, memang benar-benar orang yang siap belajar maupun bekerja. Jadi, nggak semba- 
rang orang bisa masuk ke negara tersebut. 


Nah, dengan ketatnya pengawasan dan cara masuk ke negara tujuanmu, bukan berarti malah membuatmu menyerah atau frustasi sebelum berperang. 
Justru kita harus berfikir positif bahwa semakin ketat aturan sebuah negara, berarti semakin bagus prospek negara tersebut untuk ditinggali, apalagi 





dijadikan tempat untuk menempuh studi. 


Nah, maka dari itu diperlukan banyak persiapan supaya kamu nggak kaget dan bisa diterima oleh pemerintah negara tujuan kamu kuliah nanti. Ya, 
yang penting bisa diterima dulu, urusan dihormati atau di akui, nanti lama-kelamaan juga akan mengikuti. 


Persiapan kuliah di luar negeri tidak segampang persiapan kuliah di dalam negeri. Tapi hal tersebut bisa kita atasi kalau kita tahu apa saja hal-hal vital 
yang perlu kita persiapkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu kita persiapkan saat ingin kuliah di luar negeri : 


1. TENTUKAN NEGARA TUJUAN 


Mencari informasi tentang negara tujuan kita adalah hal yang tidak bisa kita lewatkan. Kita harus benar-benar tahu kemana kita akan kuliah dan sep- 
erti apa negara yang akan kita tuju. Misalkan saja, kita ingin kuliah di Australia. Kita bisa mencari informasi sebanyak mungkin tentang Australia baik 
dari sisi kebudayaan, akademis, makanan, dan sebagainya di berbagai tempat. Misalnya di buku, internet, kedutaan Australia di Jakarta, alumnus yang 
pernah kuliah di Australia, atau dosen kita yang pernah kuliah di Australia. Pembelajaran menyeluruh tentang negara tujuan kita membuat kita lebih 
percaya diri dan siap untuk berangkat. 


Umumnya mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri, mereka lebih dahulu menentukan minat apa yang ingin mereka pelajari lebih dalam, kemu- 
dian menentukan 3 besar negara terbaik mana saja yang menyediakan mata kuliah tersebut. Ingat, tentukan dulu mata kuliah bidang studi yang ingin 
diambil, barulah mencari universitas dan negaranya. Jangan sampai ketika kamu ingin mengambil bidang studi tentang ekonomi dan bisnis, eh kamu 
memilih kuliah di Inggris karena alasan disana banyak klub sepak bolanya, supaya bisa nonton setiap minggu. Mau kuliah apa mau nonton bola? 


Ya, syukur-syukur di Inggris ada bidang studi yang sesuai dengan minat kamu. Kalau tidak, tapi kamu tetap memaksakan kuliah di sana, kami khawatir 





kamu tidak kehilangan semangat kuliah di tengah jalan. 


Kemudian, selain karena faktor bidang studi tadi, banyak juga mahasiswa Indonesia di luar negeri yang menentukan kampusnya terlebih dahulu. Sep- 
erti misalnya kamu ingin sekali kuliah di kampus Harvard University, Amerika. Kemudian kamu memilih jurusan apa saja yang ditawarkan di kampus 
tersebut. Alasannya biasanya karena lulusan dari Harvard banyak sekali yang sudah berhasil dan memiliki karier yang bagus. Itu tidak masalah, asalkan 
bidang studi yang kamu ambil di kampus tersebut juga cocok dan kamu memiliki minat besar untuk memperdalam bidang studi tersebut. 


Alangkah baiknya kalau hal seperti ini sudah kamu putuskan jauh-jauh hari sebelum masa pendaftaran kampus yang kamu minati dibuka. Supaya apa? 
Supaya kamu memiliki waktu yang cukup untuk persiapan. Terutama persiapan yang sifatnya teknis seperti penguasaan atau pengantar tentang bi- 
dang studi yang akan kamu ambil, berkas, syarat-syarat khusus, dan sebagainya. 


2. BIDANG STUDI 


Tujuan utama kita ke luar negeri adalah untuk belajar. Maka dari itu, sangat dianjurkan buat kita yang ingin kuliah di luar negeri untuk menyiapkan 
teori —teori tentang bidang studi yang ingin kita ambil, supaya nggak blank banget lah. Terutama buat teman-teman yang masih SMA. Akan sangat 
bermanfaat sekali kalau kamu sudah mulai mencari informasi tentang jurusan yang ingin kamu ambil di luar negeri nanti sejak masih SMA. 


Cara mencari informasinya bagaimana? Misalnya kamu di kuliah nanti ingin mengambil konsentrasi tentang Ekonomi dan Bisnis, kamu bisa mulai men- 
cari informasinya dengan membaca buku, browsing internet, dan berkonsultasi dengan yang ahli menengai mata kuliah yang ingin kamu ambil. Hal ini 
akan sangat membantu dalam proses persiapan kuliah di luar negeri agak kamu lebih memiliki percaya diri yang tinggi. Jangan sampai karena kurang 
persiapan dan hanya bermodal hoki, kamu nekad berangkat saja ke luar negeri. 





3. BEASISWA 


Setelah kita tahu dengan jelas negara mana yang akan kita tuju, kampus mana yang akan kita tuju, dan jurusan apa yang akan kita ambil, saatnya kita 
memikirkan pembiayaan. Darimana sumber pendanaan yang akan membiayai kita kuliah di luar negeri nantinya? 


Jika kamu memiliki keluarga yang mampu secara financial, barangkali kamu bisa duduk manis dan tidak perlu khawatir soal pendanaan. Tapi, buat 
kamu yang memiliki dana terbatas bahkan tidak memungkinkan untuk membiayai kuliah kamu di luar negeri, alangkah baiknya kalau kamu mulai 
mencari informasi beasiswa sebanyak-banyaknya. Dan, pencarian informasi beasiswa ini juga sudah spesifik, beasiswa di negara dan di kampus yang 
kamu tuju. 


Ada banyak sekali beasiswa luar negeri yang tersedia untuk calon mahasiswa. Alasan utama dari pemberian beasiswa pada umumnya adalah pihak 
universitas dan kolese ingin meringankan biaya kuliah di luar negeri para calon mahasiswa. 


Besarnya beasiswa kuliah di luar negeri biasanya diberikan berdasarkan pada angka kebutuhan kita. Mulai dari biaya kuliah, biaya tempat tinggal, biaya 
makan, biaya transportasi, dan sebagainya. Tergantung beasiswa itu sendiri, ada beasiswa penuh yang mencakupi biaya kuliah dan biaya hidup. Na- 
mun ada juga beasiswa yang hanya mencakupi biaya kuliah saja, atau yang hanya sekedar untuk meringankan biaya kuliah, belum biaya hidup kita. 


Makanya, sebelum mengajukan beasiswa, kamu perlu mengetahui lebih dulu apakah beasiswa yang akan kamu ambil tersebut menanggung seluruh 
biaya perkuliahan hingga lulus atau hanya sebagian. 


Nah, apa sajakah jenis-jenis beasiswa yang bisa mendukung pekuliahan kita di luar negeri? Silakan baca artikel di link ini untuk informasi yang lebih 
mendetail tentang beasiswa kuliah di luar negeri: http://www.berkuliah.com/2014/06/beasiswa-beasiswa-bagi-warga-negara.html 





TIPS CERDAS MENDAPATKAN BEASISWA 


Nah, kalau di bagian sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang apa saja beasiswa yang bisa membantu kita untuk kuliah di 
luar negeri, sekarang mari kita bahas “how to achieve them?” bagaimana cara mendapatkannya? 


Berikut ini adalah cara cerdas mendapatkan beasiswa ke luar negeri versi kami : 
a. Persiapkan semuanya dengan matang 


Satu hal yang paling utama harus dilakukan saat kuliah di luar negeri adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan 
suasana yang baru. Oleh karena itu, persiapan-persiapan yang dapat dilakukan memang harus matang. Ada persiapan yang sifatnya 
teknis seperti pengurusan dokumen dan berkas-berkas yang diminta oleh perguruan tinggi yang dituju, izin tinggal di luar negeri, 
membuka rekening bank, mencari tempat tinggal tetap, kebutuhan pribadi (persiapan baju untuk suhu dingin di luar negeri), sam- 
pai urusan menemui calon pembimbing. 


Ada juga yang sifatnya non-teknis seperti skill bahasa kita, kesiapan mental dengan lingkungan baru, kemampuan mengatur 
keuangan, dan sebagainya. Hal hal tadi sangatlah penting untuk dipersiapkan jauh-jauh hari supaya kita lebih siap dan lebih percaya 
diri untuk kemudian bisa mendapatkan beasiswa yang kita impikan. 


b. Latihan Berkali-kali 


Tidak ada rumus pasti untuk mendapatkan beasiswa. Keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. 
Setiap tahun kesempatan mendapatkan beasiswa itu pasti ada. Tinggal kesiapan kita apakah bisa mengambil kesempatan tersebut. 





Untuk kesiapan secara teknis, sudah kami bahas di bagian sebelumnya. Nah, yang lebih penting adalah kesiapan secara soft skill. 
Untuk urusan soft skill, cara paling ampuh untuk memastikan kita siap atau tidak adalah dengan latihan berkali-kali. 


Misalnya saja tes bahasa, belajar interview, belajar bikin proposal disertasi, dan sebagainya. Jauh-jauh hari sebelum kesempa- 
tan itu datang, ada baiknya kita mengalokasikan waktu minimal 3 jam dalam sehari untuk memperdalam keahlian yang diperlukan. 
Selain itu, kita juga bisa meminta bantuan kepada sahabat, keluarga, teman kampus, bahkan guru atau dosen dengan cara men- 
ceritakan impian kita untuk kuliah di luar negeri. 


c. Ngobrol dengan orang yang sudah berhasil 


Ini adalah salah satu cara paling ampuh dan nggak banyak basa-basi untuk bisa mendapatkan beasiswa. Misalkan kita ingin 
mendapatkan beasiswa AAS di Australia, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari orang yang sedang kuliah di 
Australia dengan beasiswa AAS. Dimana kita bisa mencari dan menemukan orang tersebut? Banyak caranya, kita bisa membuka 
website PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) Australia, kemudian kita hubungi pengurusnya. Biasanya di website PPI, ada alamat email 
yang bisa dihubungi. Atau, kita bisa juga bergabung dengan grup facebook PPI Dunia. Disitu, ada ribuan mahasiswa Indonesia yang 
sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Kita bisa melihatnya satu persatu, dan mencari orang yang kuliah di Australia. 


Satu hal yang perlu kita perhatikan saat ingin ngobrol dan tanya-tanya tentang beasiswa kepada orang lain, ngobrollah den- 
gan santun dan usahakan sudah punya progress. Maksud kami, sebelum ngobrol atau konsultasi, usahakan kamu sudah punya 
bahan obrolan, jangan mulai dari nol dengan pertanyaan konyol, “Beasiswa AAS itu apa? Syaratnya apa saja?" 


Kami sudah melakukan interview dengan 100 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh kuliah di luar negeri. Mayoritas 
dari mereka saat ditanya tips mendapatkan beasiswa, jawaban mereka hampir seragam. Cari dulu informasi beasiswa yang dituju 


10 





sedetail mungkin, kemudian lakukanlah apa yang bisa dilakukan, jika ditengah jalan ada kendala, barulah bisa Tanya-tanya kepada 
senior yang sudah berhasil. Dengan seperti itu, para senior lebih menghargai dan bisa melihat kalau kita ini serius untuk kuliah di 
luar negeri. Kan ada tuh, yang hanya bertanya-tanya doang. Para senior yang kami interview, sebagian besar merasa bosan dan 
males untuk menjawab pertanyaan yang sangat umum yang sebenarnya bisa dicari di internet. 


d. Ngobrol dengan orang yang gagal 


Nah, bagian ini juga penting, lho. Ngobrol dengan orang yang pernah mendaftar beasiswa seperti yang kita inginkan, kemu- 
dian dia gagal. Orang tersebut bisa jadi akan memberi cara pandang yang berbeda, dan memberi kiat-kiat supaya kita nggak gagal 
seperti yang dia alami. 


Bagaimana caranya menemukan orang yang gagal mendapatkan beasiswa? Gampang. Logikanya begini, anggaplah si A itu 
orang yang pernah gagal mendapatkan beasiswa. Si A pasti sudah bergabung dengan grup-grup PPI Dunia, atau bahkan lebih sp- 
esifiknya lagi, forum online PPI negara yang kamu tuju, seperti misalnya PPI Australia. 


Nah, kamu juga ikut gabung di forum tersebut. Kemudian, posting sesuatu di grup tersebut dengan kata-kata seperti ini, 


“Permisi, nama saya Adi. Tahun ini saya lulus kuliah S1 (lulus SMA). Saya berencana untuk melanjutkan kuliah di Universitas A, 
jurusan B. Rencananya juga, saya ingin mendaftar beasiswa AAS. Apakah di grup PPI Australia ini ada yang pernah mendaftar bea- 
siswa AAS dan berhasil? Apakah di grup ini ada juga yang pernah mendaftar beasiswa AAS dan gagal? Kalau ada, saya ingin sekali 
sharing dan belajar. Terimakasih sebelumnya: 


11 





99Y6 pertanyaan kamu itu pasti dijawab. 


Model pertanyaan yang nggak bakal dijawab itu seperti ini, “Permisi, nama saya Adi. Saya ingin kuliah di Australia, ingin dapet beasiswa juga. Apa yang 
perlu saya persiapkan?” Hehehe. Orang orang di grup tersebut pasti males jawab pertanyaan seperti itu. Pertanyaan seperti itu menunjukkan kalau kita 
nggak serius, cuma nanya-nanya doang. Atau bahkan nanti kamu bisa di bully dengan pertanyaan seperti itu, hehehe. 


I2 





PERSIAPAN BAHASA ASING 


Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa bahasa Inggris adalah kunci gerbang kita supaya bisa kuliah di luar negeri. Semua orang juga 
sepertinya sudah tahu, skor TOEFL dan IELTS adalah syart mutlak yang harus kita miliki kalau ingin kuliah di luar negeri. Pokoknya, 
tanpa memiliki kemampuan bahasa inggris yang bagus, kita akan sangat kesulitan dan kemungkinan besar kita tidak akan diterima 
kuliah di luar negeri. Makanya, mempersiapkan bahasa inggris jauh-jauh hari sangatlah penting supaya kita bisa lolos dalam proses 
seleksi kuliah di luar negeri. 


Nah, bagaimana sih caranya agar menguasa bahasa Inggris dengan baik dan cepat? Pada dasarnya ada banyak resep jitu 
supaya bisa cepat menguasai bahasa Inggris. Namun, semua cara itu akan kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita benar- 
benar mempraktekkannya secara rutin sampai bisa atau hanya hangat-hangat tahi ayam? 


Ya, menurut kami, tidak ada cara paling baku bagaimana supaya bisa mendalami bahasa Inggris. Hanya ada satu cara supaya 
bisa cepat menguasai bahasa Inggris, yaitu kenali kelemahan bahasa Inggris kita, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Dan 
usahakan proses belajar bahasa asing ini dikemas dengan fun, tanpa beban, dan nggak mengikat. Hal itu akan menjadikan belajar 
bahasa asing terasa lebih mudah. Tidak perlu berkecil hati kalau kemampuan bahasa inggris kamu masih 1596. Di Indonesia ada 
seseorang yang luar biasa, sebut saja si A. Awalnya kemampuan bahasa Inggrisnya sangat buruk dan nggak begitu pede berbicara 
bahasa Inggris. Sekarang, ia menjelma menjadi seseorang yang fasih berucap dan terampil dalam menulis berbahasa Inggris. Si A 
belajar dan berusaha keras. Apa yang si A lakukan? Dia berlangganan Koran The Jakarta Post setiap hari, padahal bahasa Inggrisnya 
masih nol besar. Dia membaca The Jakarta Post dengan didampingi kamus. Setiap setengah menit si A membolak balik halaman ka- 
mus. Si A bilang, dia tidak menemukan cara yang lebih ampuh dari ini. Jawabannya adalah berjuang dan berusaha. Lebih baik sehari 
satu kata daripada tidak sama sekali. 


13 





Dan, setelah mulai yakin kalau kemampuan bahasa Inggris kita meningkat, langkah selanjutnya adalah mengikuti sertifikasi TOEFL, IELTS dan 
sejenisnya. Bagaimanapun, sertifikasi itu adalah bukti yang menunjukkan kalau skill bahasa inggris kita bagus. 


Masih kurang? Masih ada "9 Tips Ampuh Untuk Mendapatkan Beasiswa ke Luar Negeri” 
yang bisa kamu baca di link berikut: http://www.berkuliah.com/2014/06/9-jurus-ampuh-untuk-mendapatkan. 


htmi 


14 





Pengurusan Paspor 


Paspor dan visa bisa dibilang dua dokumen terpenting untuk perjalanan ke luar negeri. Nah, yang perlu dibikin pertama kali tu paspor. Soalnya, 
saat bikin visa pun, kita harus udah punya paspor dulu. Visa itu nantinya ditempelkan di paspor kita. Paspor dari Indonesia biasa disebut SPRI alias Surat 
Perjalanan Republik Indonesia. Oke, langsung yuk kita share imana cara bikin paspor. 


Te Ke kantor imigrasi. Berdasar Peraturan Menteri Hukum RI Nomor: M.08-IZ.03.10 Tahun 2006, sekarang kita bisa Iho, bikin paspor di kantor imigrasi 
manapun. Ga tergantung KTP kita. Jadi, orang Jogja bisa bikin paspor di Jakarta. Orang Magelang bisa bikin paspor di Papua. Kalo lagi ga sibuk. 


2 Waspadai calo. Pasti ada deh yang ngejanjiin bisa bantu bikin paspor dengan lebih cepat. Mendingan tolak aja. Bikin sendiri lebih asyik dan lebih 
murah. Kalo udah biasa ngurus paspor, kamu ga bakal bingung misal harus ngurus paspor lagi di luar negeri. 


Jangan lupa bawa alat tulis, lem, dan materai enam ribu perak. Biasanya sih kamu bolak balik kantor imigrasi minimal 3 kali. Pertama buat nyerahin 
dokumen-dokumen, kedua ngambil foto, sidik jari, dan wawancara. Nah, terakhir buat ngambil paspor kalo udah jadi. Kalo belum jadi? Ya main aja ke 
kantor imigrasi. Selfie-an di sana. Haha. 


Begitu udah sampe di kantor imigrasi, segera beli map. Masukkan dokumen-dokumen di bawah: 
KTP asli dan foto kopi 

KK asli dan foto kopi 

Akta Kelahiran asli dan foto kopi 

Akta Nikah (kalo dah nikah. Kalo belum ya ga usah, Mblo :D) 


on 9» W 


1S 





Ijazah terakhir dan foto kpi 
Pas foto 4 x 6. Dianjurkan bukan foto pose alay. 


Ambil formulir di loket pendaftaran. Isi selengkapnya. Ga usah nyontek. Haha... 


Serahkan map berisi dokumen tadi dan formulir ke loket pendaftaran. Kelengkapan data kamu bakal dicek di sini. Dokumen-dokumen asli juga 
hanya untuk verifikasi. Setelah selesai, kamu bakal dapet slip berisi data dan tanggal kapan harus balik ke kantor imigrasi. Oya, jangan sampe 
kamu kelamaan nunggu ya. Coba berkoordinasi dengan satpam atau petugas lainnya. Siapa tahu prosedur kamu salah dalam mengantre. 
Misalnya, mau bikin paspor tapi malah antre di konser JKT48. 


Di tanggal yang udah ditentuin kantor imigrasi, kembalilah ke sana. Bayar deh. Pastiin kemarin-kemarin kamu dapet slip pembayaran dan bayar 
sesuai yang tertera. Biasanya antara Rp 200.000 sampai Rp 255.000. Cek updatenya di www.Imigrasi.go.id 


Tunggu giliran kamu buat sesi pemotretan dan pengambilan sidik jari. Siapkan pakaian berkerah kalo kamu cowok. Pakaian rapi kalo kamu 
cewek. Pakaian berkerah dan rapi kalo kamu ... menjunjung tinggi kesopanan. Meksipun cowok, ga ada salahnya bersihin wajah kamu dulu. 
Minimal jangan sampe berminyak. 


Terus, kamu bakal diwawancarai soal niat kamu bikin paspor. Apa motivasi kamu. Jawab aja sejujurnya. Mau ngejar mantan, kuliah, atau sekedar 
numpang pipis di Ethiopia. Boleh juga latihan interview dengan profesor di kampus kamu nanti. Jelasin singkat penelitian kamu ke petugas 
imigrasi. Dijamin, petugas bakal cepet-cepet nyelesein paspor kamu biar kamu lekas pergi. Sebelum diusir, pastiin kamu dah dapet info kapan 
kamu harus balik lagi. 


Balik ke kantor imigrasi. Silakan ambil paspor kamu. 


16 





Nah, kalo di nagri sana paspor kamu ilang atau habis masa berlakunya, kamu ga harus balik ke Indonesia. Cukup datangi kedubes RI di sana. Atau 
ke Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI). Biasanya lebih mudah dan cepat. 

Ada juga Iho paspor elektronik. Sama aja sih. Cuma lebih mahal. Sekitar 600 ribu. Direkomendasikan pake paspor elektronik sekalian. Karena ber- 
dasar pemberitahuan Dirjen Pajak, mulai 2015, seluruh negara di dunia udah harus pake e-passport. Kecuali negara kamu ada di planet lain. 


Cara lain buat daftar paspor tu lewat situs resmi Dirjen Imigrasi www.Imigrasi.go.id. Tinggal siapin hasil pindaian KTP, KK, dan akta kelahiran. 


AMERIKA SERIKAT 


Pendidikan di Amerika Serikat 


Gambaran Umum 


Sistem pendidikan Amerika menawarkan banyak pilihan untuk mahasiswa internasional. Ketika Anda memulai pencarian di internet, mahasiswa 
terkadang kewalahan dalam memilih universitas yang akan dituju, program apa yang dipilih, serta lokasi. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk 
mengenal sistem pendidikan di Amerika, jauh-jauh hari bahkan berbulan-bulan sebelum Anda berangkat ke Amerika. Pemahaman sistem akan mem- 
bantu Anda untuk mempersempit pilihan studi serta membangun rencana studi Anda. 


17 





Jika secara umum, sistem pendidikan di Amerika sangat bersifat terbuka. Para dosen lebih mengutamakan pemahaman kepada mahasiswanya. 
Di wilayah Asia seperti Hongkong, atau bahkan Indonesia, Anda hanya belajar apa yang guru tulis di papan tulis dan di slide presentasi. Di Amerika, 
Anda mendiskusikan isu-isu dan berfokus dalam banyak ide. Kemudian, dari segi fasilitas juga sangat mendukung. Akses internet di Amerika sangat 
cepat, fasilitas untuk olahraga juga banyak sekali buat mahasiswa. 


4 Alasan Kenapa Kuliah di Amerika Serikat 


1. Pendidikan Terbaik di Dunia 


Pendidikan di Amerika Serikat merupakan salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Anda bisa menemukan berbagai institusi dengan ber- 
bagai program menarik di Amerika Serikat. 


Institusi pendidikan tinggi di Amerika Serikat menawarkan banyak program belajar yang fleksibel dan multifungsi yang disesuaikan dengan ke- 
butuhan para mahasiswa internasional. Anda bisa selalu mengubah program Anda untuk menyesuaikan dengan bidang karir yang ingin Anda tekuni, 
ataupun mengambil kombinasi program untuk menyesuaikan dengan minat Anda. 


Kuliah di Amerika memberikan banyak kesempatan bagi para pelajar untuk melakukan penelitian, mempraktekkan teknik pengajaran dan pelati- 
han. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Amerika menghasilkan banyak pemimpin dalam bidang medis, teknologi dan sains. Menurut Times 
Higher Education World University Rankings pada tahun 2012 - 2013, Amerika Serikat memiliki 15 universitas yang memasuki 20 besar universitas 
terbaik di dunia, dimana California Institute of Technology menempati peringkat pertama dan Stanford University di peringkat kedua. 


ie 





2. Wilayahnya Luas dan Beragam 


Disamping mempelajari berbagai teori dan materi belajar di dalam ruang kelas, sistem pendidikan Amerika Serikat sangat mementingkan kuali- 
tas hidup sosial para mahasiswanya dengan menawarkan banyak kegiatan ekstra kurikuler di luar kelas. Dari berbagai klub di bidang sosial, kebu- 
dayaan hingga olahraga, ada banyak pilihan kegiatan bagi para mahasiswa, dimana mereka berkesempatan untuk bergaul dengan para mahasiswa 
lainnya. 


Walau berada dalam satu negara, negara-negara bagian Amerika serikat memiliki pemandangan, warga dan nilai-nilai yang berbeda. Dari Kota 
New York yang sibuk dan semarak, hingga padang gurun Nevada, dan dari pantai-pantai dan taman-taman bermain di Florida hingga pegunungan 
Alaska, Amerika Serikat adalah negara yang kaya dengan berbagai macam pemandangan dan gaya hidup. Alangkah baiknya jika Anda memanfaatkan 
masa kuliah Anda untuk menjelajahi daerah-daerah yang menarik minat Anda. 


3. Meningkatkan Saling Pengertian di Antara Budaya yang Berbeda-beda 


Amerika Serikat adalah bukti bahwa banyak manusia yang berasal dari ratusan negara bisa bersatu dan hidup dengan rukun dan harmonis. 
Bagaimana hal ini bisa terjadi? Itu karena pemerintahnya tegas menetapkan berbagai Undang-undang yang melindungi Hak Asasi Manusia untuk 
berkumpul, beragama dan berbudaya. 


Intinya di Amerika Anda tidak hanya belajar kuliah saja, tapi lebih dari itu. Budaya baru dan segala macamnya bisa jadi membuat pikiran kita 
lebih terbuka dan lebih bijak. 


19 





4. Belajar Hidup Berdampingan Satu Sama Lain 


Dengan pengalaman belajar ke luar negeri, banyak pelajar Indonesia yang hidupnya tidak lagi bak katak dalam tempurung. Dalam buku-buku 
yang ditulis oleh para peraih beasiswa ke luar negeri, banyak pengalaman-pengalaman yang fantastis bagaimana manusia bisa hidup berdampingan 
satu sama lain. 


Misalnya saja ada seorang pelajar muslim wanita yang mengenakan jilbab takut mengalami perlakuan diskriminasi untuk sekolah di Amerika 
Serikat. Namun ternyata hal tersebut sama sekali tidak terjadi. Malah teman-temannya selalu mengingatkan dia untuk sholat 5 waktu. Ketakutan terse- 
but hanyalah ilusi. 


Biaya Kuliah 


Memang, biaya kuliah di Amerika Serikat bisa dibilang mahal. Namun jika Anda bisa merencanakan keuangan dengan baik, bukan 

mustahil dengan dana yang pas-pasan Anda bisa kuliah disana. Jika biaya hidup sudah kita bahas di atas, berikut adalah komponen 

biaya yang perlu disiapkan ketika Anda merencanakan kuliah di Amerika Serikat. Biaya kuliah yang rata-rata yang dikeluarkan per ta- 
hun di Amerika Serikat adalah sekitar & USS 17,500 -— 25,000. 


20 





Beasiswa 


The Fulbright Program 


Ini adalah beasiswa paling terkenal dari Amerika untuk mahasiswa Indonesia. Tiap tahun Fullbright diberikan kepada mahasiswa Indo- 
nesia yang lulus seleksi tes beasiswa baik di tingkat Indonesia maupun universitas di Amerika. 
Website: http://fulbright.state.gov 


New Generation Seminar 


New Generation Seminar (NGS) merupakan program yang didanai oleh Freeman Foundation of Stowe. Program ini mempertemukan 
pemimpin-pemimpin berkualitas dari kawasan Asia Pasifik dan AS untuk mengikuti pelatihan yang dikemas dalam bentuk dialog dan 
studi wisata selama dua minggu. Program ini bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu regional serta membangun jaringan sesama 
pemimpin di Asia Pasifik. Melalui program ini para peserta juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan memimpinnya. 


Asia Pacific Leadership Program 


Asia Pacific Leadership Program (APLP) adalah program pendidikan yang diberikan kepada para pemimpin muda atau calon pem- 
impin di Asia Pasifik. Pelatihan ini adalah salah satu pelatihan terbaik mengenai kepemimpinan. Program ini sangat cocok untuk dii- 
kuti oleh orang-orang yang ingin menjadi pemimpin baik di organisasi maupun dalam kehidupan Negara (pemerintah). 


21 





Nah, informasi lebih lanjut tentang tips, lebih banyak informasi tentang beasiswa, 
dan universitas-universitas terbaik di Amerika Serikat bisa kamu dapatkan di link 


berikut: http://www.berkuliah.com/search/label/Amerika 


2d 





ARAB SAUDI 


Gambaran Umum 


Negara Arab Saudi bisa dibilang adalah Negara yang sangat kaya. Pemasukan dari sumber minyak dan wisata religi haji dan umroh yang sangat 
besar membuat Negara tersebut bisa dibilang cukup makmur. Dari hal itulah, pemerintah Arab banyak membantu bidang sarana pendidikan dan kes- 
ehatan seperti gedung-gedung sekolah, pondok pesantren, dan rumah sakit. Pemerintah Arab Saudi juga memberikan beasiswa, bahkah gratis ditam- 
bah lagi uang saku, bagi mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di Arab Saudi. 


Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir, menawarkan lebih banyak pilihan untuk siswa internasional yang mencari gelar sarjana. Lembaga- 
lembaga pendidikan di Arab Saudi berkualitas tinggi dan memiliki fasilitas teknologi tinggi. Di luar kelas, ada begitu banyak bagi mahasiswa program 
Master di Arab Saudi untuk mengeksplorasi, termasuk bukit pasir gurun, sejarah, budaya, dan situs arkeologi, orang ramah, kegiatan laut, dan kota-kota 
menarik. 


5 Alasan Kuliah di Arab Saudi 
Ada berbagai alasan untuk menjatuhkan pilihan melanjutkan studi ke salah satu universitas di Arab Saudi, antara lain: 
1. Perguruan-perguruan tinggi yang unggul dan berkelas dunia, beberapa universitas termasuk perguruan tinggi terbaik di dunia. 


2. Suasana dan lingkungan keilmuan yang kondusif, dimana terdapat berbagai lembaga dan pusat penelitian dan pengkajian yang diakui dan terus 
berkembang pesat pada masing-ming universitas. 


23 





3. Civitas akademik multinasional. Saat ini mahasiswa yang menuntut ilmu di Arab Saudi berasal dari lebih 165 negara dunia. Demikan juga dengan 
tenaga edukatf bersal dari berbagai negara. 

4. Pelayanan fasilitas istimewa bagi setiap mahasiswa penerima beasiswa. 

5. Biaya kuliah gratis dan mendapatkan uang saku. 

6. Persyaratan masuknya tidak terlalu rumit. 


Biaya Kuliah 


Warga Arab Saudi disediakan dengan pendidikan gratis dan buku. Banyak mahasiswa internasional belajar gratis juga. Misalnya, semua maha- 
siswa mengaku Raja Abdullah Universitas Sains dan Teknologi disediakan dengan persekutuan yang mencakup biaya kuliah, tempat tinggal, cakupan 
medis dan gigi, dan sekitar US $ 30.000 biaya hidup tahunan.Jadi, tidak perlu cemas untuk Anda yang ingin kuliah di Arab Saudi tapi tidak ada biaya. 


Beasiswa 


Selain beasiswa pendidikan, semua akomodasi mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di Universitas Islam Madinah tersebut ditanggung oleh 
pemerintah Arab Saudi, termasuk uang makan dan tempat tinggal. Pemerintah Arab Saudi juga memberikan tiket gratis Madinah-Indonesia pergi-pu- 
lang sekali dalam setahun. Tiket gratis itu diberikan pada saat libur musim panas pada Juni-Juli-Agustus. 





24 


Untuk informasi lebih lanjut tentang beasiswa kuliah di Arab Saudi, biaya hidup, 
dan universitas-universitas terbaik di negara ini, silakan kunjungi: 


http://www.berkuliah.com/search/label/Arab9620Saudi 


25 





AUSTRALIA 


Gambaran Umum 


Australia termasuk ke dalam salah satu tujuan pendidikan modern di dunia. Kualitas pendidikan di Australia sudah mendunia. Kuliah di Australia 
menjadi salah satu pilihan favorit bagi warga Negara Indonesia. Saat ini terdapat ribuan mahasiswa Indonesia yang sedang mengenyam pendidikan di 
Australia. 


Salah satu yang menjadi alasan adalah karena jaraknya yang lebih dekat dibandingkan jika harus ke eropa atau Amerika. 
Seperti di Negara maju lainnya. Sistem pendidikan di Australia lebih mengutamakan pemahaman tiap siswanya. Siswa dituntut untuk benar- 


benar memahami ilmu dan aplikasi dari tiap mata kuliah yang diambilnya. Jurusan yang tersedia pun kadang-kadang sangatlah spesifik dan tidak bisa 
ditemukan di tempat lain. Jadi sebelum menentukan jurusan, tentukan dulu minat dan bakat Anda ada di bidang apa. 





3 Alasan Kenapa Kuliah di Australia 


Australia menawarkan banyak kelebihan dibandingkan negara lainnya, baik secara geografis 
maupun dari segi kualitas pendidikan, biaya pendidikan dan akomodasi serta kehidupan multikul- 
turalnya. 


a. Secara Geografis 


Australia relatif lebih dekat dengan Indonesia sehingga mudah terjangkau dan tidak memerlukan 
waktu travel yang lama. Letak geografis Australia juga menjadikannya tempat yang memiliki iklim 
yang lebih bersahabat dan memudahkan para pelajar Indonesia untuk beradaptasi. 


b. Sistem dan kualitas pendidikan 


Sistem dan Kualitas pendidikan di Australia sangat baik dan telah diakui oleh dunia. Australia me- 
nawarkan berbagai macam program pendidikan dan jurusan, baik akademik, teknik maupun voca- 
tional yang memiliki reputasi internasional. Sistem pendidikannya memiliki struktur yang dinamis, 
progresif dimana lebih mengutamakan partisipasi dan interaksi aktif siswanya dalam proses belajar. 


Hal ini menjadikan pelajar lulusan sekolah Australia berkembang menjadi individu yang lebih in- 
dependent, kreatif dan kritis. Kualifikasi seperti inilah yang membuat para pelajar lulusan sekolah 
Australia lebih unggul dalam dunia kerja. 


26 


27 





c. Kehidupan yang Multikultural 


Penduduk Australia memiliki reputasi sebagai salah satu yang paling ramah di dunia, dan kota-kota Australia aman dan bersih, dengan tingkat kejaha- 
tan yang rendah. Sifat multi-budaya Australia berakar dari kombinasi budaya Aslinya, pemukiman awal kaum Eropa dan imigrasi massal. 


Hampir 40 persen penduduk Australia berasal dari latar belakang budaya campuran. Australia sangat bangga akan keanekaragaman penduduknya, 


dan menikmati variasi budaya dan makanan yang dibawanya. Australia juga merupakan sebuah negara sekuler, yang berarti tidak mempunyai agama 
resmi. Masing-masing ibukota mempunyai tempat beribadah bagi berbagai agama dari seluruh dunia. 


Biaya Kuliah 


Biaya pendidikan di Australia berkisar antara AUD 9,000- AUD 30,000 per tahunnya, relatif lebih rendah dibandingkan negara berbahasa Inggris 
lainnya seperti: Inggris atau AS. Biayanya bisa bervariasi tergantung program dan jurusan pendidikan. 


28 





Beasiswa 


Australia Awards Scholarship 
Beasiswa paling terkenal dari Australia adalah ADS yang saat ini sudah berganti nama menjadi Australia Award Scholarship (AAS). Beasiswa ini diberi- 


kan oleh pemerintah Australia kepada masyarakat dari beberapa Negara termasuk Indonesia. AAS adalah program beasiswa untuk kuliah S2 dan S3 di 
Australia. 


Pelamar harus mengikuti beberapa test yang diberikan oleh pemerintah Australia mulai dari seleksi berkas (administrasi), tes tertulis sampai interview. 


Australia memiliki list universitas yang bekerjasa sama dengan program AAS ini. Artinya Anda hanya diperbolehkan memilih universitas yang terdaftar 
dalam program kerjasama ini. 


Beasiswa unggulan dari DIKTI, kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia juga menjadi salah satu favorit. Selain itu terdapat juga 
beberapa lembaga internasional yang memberikan beasiswa untuk kuliah di Australia seperti Ford Foundation dan Asian Development Bank. 





Ingin tahu lebih lanjut tentang biaya hidup, beasiswa ke Australia, dan 
universitas-universitas terbaik di negara ini? Klik aja 


http://www.berkuliah.com/search/label/Australia 


29 


30 





AUSTRIA 


Gambaran Umum 


Seperti halnya di Indonesia, perguruan tinggi di Austria bisa dikategorikan menjadi 5 yaitu : Universitas (Universitaten), Universitas Seni (Kunstu- 
niversitaten), Universitas Terapan atau Politeknik (Fachhochschulen), Universitas untuk Pendidikan Guru (Padagogische Hochschulen), dan Universitas 
Swasta (Privatuniversitaten). Masing-masing mempunyai peraturan, persyaratan dan program yang berbeda-beda. 


Universitas Umum dan Universitas Seni 


Universitas Umum, adalah lembaga pendidikan di Austria yang menyelenggarakan program pendidikan berbagai disiplin ilmu dan program sp- 
esialis. Sedangkan 6 Universitas musik di Austria menyelenggarakan program pendidikan musik, drama, dan seni audio visual. 


Pada umumnya kuliah di Austria menggunakan bahasa Jerman, namun tersedia beberapa program dalam bahasa Inggris di beberapa Universi- 
tas khusunya program doktoral. Sistem pendidikan tinggi di Austria terbagi dalam dua semester yaitu winter semester dan summer semester. Perkulia- 
han winter semester dilaksanakan dari 1 Oktober hingga 31 Januari sedangkan summer semester dilaksanakan dari 1 Maret hingga 30 September. 
Namun perlu dicatat disini bahwa tidak ada perkuliahan pada hari Natal dan semester break. 


31 





Universitas Terapan atau Politeknik 


Universitas Terapan atau University of Applied Sciences (Fachhochschulen/FH) merupakan lembaga pendidikan yang menprogram pendidikan 
profesional untuk orientasi kerja. Kalau di Indonesia biasa dikenal dengan Politeknik. Kurikulum yang digunakan adalah menitikberatkan pada praktek 
dan magang kerja. Pada Universitas ini, jumalah mahasiswa dibatasi sehingga memerlukan kelulusan ujian seleksi masuk yang diberikan pihak univer- 
sitas. 


Gelar akademik yang dianugrahkan pada lulusannya terdiri dari Bachelor dan Master of Science. Untuk menyelsaikan program Bachelor diperlu- 
kan waktu 3 tahun sedangkan untuk master diperlukan 1-2 tahun. Lulusan dari universitas ini juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan doktoral 
di universitas umum. 


Universitas Pendidikan Guru 


Perguruan Tinggi untuk Pendidikan Guru memberikan pendidikan bagi para calon guru di sekolah-sekolah pemerintah. Mereka menawarkan 
program studi dengan gelar bidang pendidikan untuk sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah berkebutuhan khusus. Selain studi akademis dan 
teoritis, pengajaran ditekankan terlebih kepada pelatihan dan praktek yang berorientasi pada sekolah. Selain itu, perguruan tinggi ini menawarkan 
kesempatan pendidikan tingkat lanjut kepada semua guru. 


3e 





Alasan Kenapa Kuliah di Austria 


Kualitas pendidikan di Austria bisa jadi sama dengan negara-negara lain di Eropa. Namun,ada 
satu hal yang bikin Austria itu istimewa : Perpustakaannya. Tahukah anda bahwa Perpustakaan Bi- 
ara Terbesar di Dunia terletak di Austria? 


Di Biara tersebut perpustakaanya memiliki berbagai koleksi manuskrip kuno yang sangat 
langka. Perpustakaan Biara ini secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Ada sekitar 200 ribu 
buku di perpustakaan peninggalan era Barok akhir itu. Wah, seru kali ya jalan-jalan di perpus- 
takaan itu 


Pada bagian atas langit-langit bangunan perpustakaan, terdapat ukiran dan 7 karya lukisan 
yang sangat indah yang merupakan karya dari Bartolomeo Altomonte. Usia dari lukisan tersebut 
sudah berusia sekitar 80 tahun. 


Jika ditelusuri arti nama Biara, biarawan adalah orang yang bertanggungjawab memelihara 
berbagai buku langka dan kuno serta menyimpan buku-buku tersebut di perpustakaan demi 
kepentingan generasi yang akan datang. 





Biaya Kuliah 
Tuition fee (atau kita biasa menyebutnya sebagai uang SPP) per semester di universitas di Austria sangatlah murah (dibandingkan mayoritas uni- 
versitas di Indonesia), yakni 363,36 EUR per semester. Ditambah biaya OH Beitrag (student union membership fee) 16,5 EUR per semester, menjadikan 


biaya semesteran kita “hanya” sekitar 380 EUR per semester. Tidak ada biaya SKS di Austria. 


Hal ini juga yang menyebabkan banyak pelajar dari Indonesia yang menuntut ilmu di negeri ini. Orang mengatakan: kualitas (pendidikan) bin- 
tang lima, harga kaki lima. 


Beasiswa 


Informasi lebih lanjut tentang sistem pendidikan, biaya hidup, beasiswa, serta universitas-universitas terbaik di Austria bisa diakses di alamat 


http://www.berkuliah.com/search/label/Austria 


34 





BELANDA 


Gambaran Umum 
Belanda dengan lokasinya yang strategis merupakan gerbang menuju Eropa dan merupakan pusat bisnis dan politik internasional. Belanda me- 
nawarkan pengalaman hidup multikultural, pendidikan berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan juga beragam program yang diajarkan dalam 


bahasa Inggris. Mahasiswa internasional akan mengalami sistem pendidikan interaktif dan studi bersama saat kuliah di Belanda. Sistem pendidikan di 
Indonesia sendiri sedikit banyak juga terpengaruhi oleh Belanda yang pernah selama 350 tahun berada di Indonesia. 


6 Alasan Kenapa Kuliah di Belanda 


a. Kualitas Perguruan Tingginya Keren! 


Reputasi kualitas pendidikan tinggi Belanda telah diakui dunia. Hal ini karena dukungan pemerintah Belanda terhadap sistem dan kualitas pendidikan- 
nya. 


b. Berbaurnya Mahasiswa dan Masyarakat 


Secara umum dapat dikatakan bahwa komunitas pendidikan tinggi Belanda ingin menjadi bagian dari masyarakat dan tidak terisolasi. Komunitas pen- 
didikan tinggi Belanda berupaya menjadi bagian dari masyarakat dan tidak ingin terpisah dari masyarakat sekitarnya. 





Meskipun universitas/institut tersebar di seluruh negeri, hanya sedikit di antaranya yang memiliki kampus. Beberapa gedung-gedung satu universitas 
tersebar di berbagai lokasi. Yang bikin unik adalah, kehidupan mahasiswa tetap dapat dijumpai. 


C. Sistem Belajar yang Inovatif 


Sistem pengajarannya berdasarkan Problem Based Learning yang melatih mahasiswa unuk dapat menganalisis dan memecahkan masalah. Selain itu, 
sistem belajar di Belanda berpusat pada pelajar itu sendiri. 


d. Masyarakatnya Multikultur 


Masyarakat Belanda memiliki pemikiran yang terbuka dan bertoleransi karena telah terbiasa dengan bergaul dengan imigran berbagai bangsa. Hubun- 
gan mahasiswa dengan dosen juga sangat dekat sehingga mudah untuk berdiskusi bagaikan seorang teman. 


e. Banyak Beasiswa 


Belanda merupakan salah satu negara yang royal untuk menggelontorkan dana beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa asing yang berprestasi untuk 
belajar di Belanda. Tidak hanya beasiswa short course namun menyediakan beasiswa penuh bagi mahasiswa dari seluruh dunia. 


f. Tersedia Lebih dari 1500 Program Studi Berbahasa Inggris 


Belanda merupakan negara tidak berbahasa Inggris pertama yang menyediakan program studi berbahasa Inggris sebagai bahasa pengantar perkulia- 
han. Termasuk universitas Utrecht, Amsterdam, Leiden, dan Gronningen. Inilah yang menjadikan pendidikan tinggi Belanda menjadi terdepan di dunia. 


36 





Biaya Kuliah 
Untuk program sarjana sekitar Rp 34 juta hingga Rp 250 juta per tahun. Program master Rp 250 juta hingga Rp 300 juta per tahun. Dari perband- 


ingan di atas anda dapat melihat selisih biaya yang cukup signifikan. Tapi biasanya, perhitungan biaya hidup tergantung dari gaya hidup dari maha- 
siswa yang bersangkutan. 


Beasiswa 


Beasiwa DIKTI-PhD spesial Channel 


Program Beasiswa DIKTI-PhD ini merupakan kerjasama dari DIKTI dan Nuffic Neso Indonesia, yang bertujuan untuk menyediakan bantuan finansial 
bagi dosen tetap, calon dosen, serta tenaga kependidikan di lingkungan Kemdikbud untuk mengikuti program doktoral di Belanda. Beasiswa ini diberi- 
kan oleh DIKTI untuk masa studi maksimum tiga tahun (36 bulan), sementara biaya tahun keempat akan ditanggung oleh perguruan tinggi Belanda. 


Beasiswa Unggulan 


Beasiswa Unggulan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pem- 
bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beasiswa unggulan diberikan melalui DIKTI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indo- 
nesia. 


37 





Ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang kuliah di Belanda, tentang tips-tips 
mendapatkan beasiswa dan perkiraan biaya hidup di negara ini? Silakan klik link berikut: 


http://www.berkuliah.com/search/label/Belanda 





CINA 


Gambaran Umum 


China dalam sepuluh tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang. Diperkirakan lebih dari 6.000 mahasiswa 
asal Indonesia belajar di sejumlah perguruan tinggi di China. Selain kemajuan yang diraih China, alasan mahasiswa asing belajar disana adalah biaya 
kuliah yang lebih murah dibandingkan biaya kuliah di UK, AS, Australia maupun Singapura. Jurusan yang banyak diambil mahasiswa asing adalah ba- 
hasa Mandarin, ekonomi, manajemen dan Chinese Medical. 


Dalam hal etos belajar, pelajar China memang patut kita contoh. Danny Wahyudi, salah satu mahasiswa Indonesia yang kuliah di China mengata- 


kan bahwa jam belajar teman-temannya di kampus bisa sampai 8 jam per hari. Makanya, orang China nggak suka buang buang waktu dengan nongk- 
rong. 


8 Alasan Kenapa Kuliah di China 


Jika tak ingin jauh-jauh kuliah ke Eropa atau Amerika, negara-negara Asia juga bisa menjadi pilihan, salah satunya adalah China. Apa sih istimewanya 
kuliah di China? 





1. Kualitas pendidikan di China terus berkembang dan meningkat pesat. 
Pemerintah setempat juga menaruh perhatian dan mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk sektor pendidikan. 


2. Kesempatan membangun network yang lebih luas 
Karena para pelajar berasal dari berbagai negara, termasuk yang berasal dari China sendiri. Networking ini kelak akan menjadi aset yang sangat 
berharga saat akan membangun karir atau berbisnis sendiri. 


3. Menambah wawasan 
Sebab, pelajar bisa melihat sendiri perkemangan yang ada di negara tersebut. Termasuk, mengetahui mengenai kebiasaan, etos kerja, dan gaya hidup 
masyarakat China. 


4. Memiliki kesempatan untuk memelajari bahasa Mandarin secara cepat, dan dengan pengucapan yang akurat. 
5. Prospek kerja yang lebih baik karena kesempatan kerja yang luas setelah kita menguasai bahasa Mandarin. 


6. Biaya pendidikan yang murah dan berkualitas. 
Bahkan, biaya pendidikan lebih murah jika dibandingkan dengan beberapa universitas di dalam negeri. 


7. Bisa belajar tentang Entrepreneurship dari masyarakat China. 


40 





8. Mahasiswa mendapatkan kesempatan magang di perusahaan terkemuka di China 
Tentunya Anda sudah tahu kalau China adalah salah satu Negara industri yang sangat besar. Mereka memproduksi berbagai barang mulai dari elek 
tronik sampai tekstil. Nah, jika Anda kuliah di China, kesempatan Anda untuk bisa magang di salah satu perusahaan di China sangat memungkinkan. 


Biaya Kuliah 


Jika dibandingkan dengan Negara maju di Asia seperti Korea dan Jepang, China termasuk paling murah dalam hal biaya perkuliahan. Terutama di bi- 
dang Teknik. 


Beasiswa 


Ternyata terdapat banyak sekali jenis beasiswa yang disediakan oleh pemerintah China. Secara garis besar beasiswa tersebut dibagi menjadi 3 jenis 
yaitu Beasiswa Pemerintah Daerah, Beasiswa Pemerintah Pusat, dan Beasiswa Hanban. 


Beasiswa Hanban. 


Hanban adalah organisasi di bawah Kementerian Pendidikan China yang fokus pada promosi bahasa dan kebudayaan Cina. Sebagai organisasi Han- 
ban memiliki dana yang cukup besar. Dana inilah yang mereka gunakan untuk membuka cabang di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dana 
yang sama juga digunakan untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia. 


41 





Ada 2 jenis beasiswa yang ditawarkan oleh Hanban, yaitu: 


a) Confucious institute scholarship. 
Ini adalah beasiswa full yang diberikan oleh Hanban kepada masyarakat Indonesia yang ingin belajar bahasa mandarin. Syaratnya 
adalah lulusan SMA. 


b)  Confucious institute scholarship for MTCSOL program. 
Program ini adalah pemberian beasiswa kepada orang Indonesia yang ingin kuliah S2 dan S3 di Cina. Beasiswa yang diberikan juga sudah meng 
cover biaya hidup dan biaya kuliah. 


Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa masuk ke websitenya di Www.hanban.org. 


Lebih detail tentang biaya hidup dan informasi tentang beasiswa 
ke Cina bisa diakses melalui link berikut 


http://www.berkuliah.com/search/label/Cina 


42 





INDIA 


Gambaran Umum 


Secara umum, India dikenal dunia sebagai negara yang produktif dibidang perfilman Bollywood-nya. Terbukti banyak artis dari India yang berke- 
las dunia dan digemari jutaan orang di dunia. Namun, kualitas pendidikan di India jarang sekali terekspos. Makanya tidak heran kalau mahasiswa dari 
Indonesia yang sekarang kuliah di India sering mendapat berbagai pertanyaan, “Kuliah di India? Kamu nggak salah?'' 


Padahal, posisi alumni India sudah dinilai mampu menyaingi lulusan Eropa, Australia, Amerika dan negara-negara maju lainnya. Buktinya, banyak 


lulusan India yang bekerja di luar negeri dan mempunyai prestasi gemilang di berbagai bidang, terutama IT dan Kedokteran. Perusahaan besar seperti 
Microsoft juga seringkali merekrut mahasiswa lulusan dari India untuk menjadi tim IT mereka. 


4 Alasan Kenapa Kuliah di India 





Berikut adalah beberapa hal yang patut Anda pertimbangkan mengapa India bisa menjadi alternatif tempat kuliah Anda : 


1. Mayoritas Kampus di India Mapan. 


Kenapa bisa dikatakan mapan? Karena banyak univeritas-univeristas modern di India yang sudah berdiri sejak tahun 1857. 
Sebagian kampus-kampus terkenal India sudah berdiri sejak masa penjajahan Inggris. Dengan usia yang cukup berumur 
tersebut, mereka sudah mempunyai cukup pengalaman dan matang dalam sistem pengelolaan dan upaya meningkatkan 
kualitas SDM India. Sistem pendidikan yang digunakan pun mengacu pada sistem pendidikan negara Inggris. Jadi tidak 
perlu khawatir jika setelah dari India ingin lanjut ke Inggris atau Negara-negara commonwealth (persemakmuran) lainnya. 


2. Kualitas Kampus dan Dosennya Cukup Baik 


Pendidikan di India cukup baik dan memiliki standart Eropa. Dosen di India minimal sudah menyelesaikan pendidikan dok- 
tor (S-3), bahkan tidak sedikit dari mereka yang menyelesaikan S-2 dan S-3 beberapa kali. Oleh karena itu tidak jarang kita 
menemukan dosen dengan gelar ganda, seperti Dr.Gurusami, M.A., M.Sc.,M.Phil,M.E.D,.Ph.D. 

Untuk kualitas kampus, ada beberapa universitas yang kualitas dan reputasinya sudah diakui dalam rangking dunia seperti 
Indian School of Business (ISB) Hyderabad, Indian Institue of Technology (IIT), dan Indian Institute of Management. 


3. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 


Di lembaga-lembaga pendidikan dan pemerintahan India, bahasa Inggris adalah bahasa utama. Dengan menggunakan 


43 





44 


bahasa inggris, mahasiswa di India tidak lagi mempunyai masalah un- 
tuk mendapatkan berbagai ilmu dari semua perspektif dan pendekatan 
dengan jumlah referensi yang sangat banyak. 


4. Banyak Kampus yang Fokus pada Satu Bidang Ilmu 


Banyak kampus di India yang fokus pada satu bidang ilmu tertentu 
yang kemudian menjadi kekuatan pilar pendidikan India. Misalnya di In- 
dia, BITS, ISB, IITs, NITs, IISc, IIMs, dan AIIMS merupakan kampus-kampus 
unggulan yang kualitas alumninya diakui dunia. Akhir-akhir ini banyak 
sekali permintaan pasar Internasional terhadap alumni India. 


Biaya Kuliah 


Biaya pendidikan di India tergolong murah. Pertahun mahasiswa 
lokal (India) cukup membayar bea-kuliah kurang lebih sebesar 5000 
rupees (atau satu juta rupiah). Di India juga tidak ada biaya masuk yang 
sering dikenal sebagai uang pembangunan atau SPMA dan sejenisnya 
seperti di Indonesia. Untuk mahasiswa asing, pertahun mahasiswa asing 
perlu membayar rata-rata US$ 500 untuk level master, sehingga sampai 
tamat cukup mengeluarkan biaya kuliah US$1000, kecuali beberapa 
jurusan favourite seperti kedokteran, komunikasi, dan IT. 


45 





Jika Anda menginginkan untuk mengambil jenjang doktor, biayanya sedikit lebih mahal yaitu sekitar USS 1200 pertahun. 


Jika Anda termasuk mahasiswa yang berprestasi, pemerintah India akan memberikan beasiswa sebesar kurang lebih 5 juta rupiah perbulan. Jum- 
lah tersebut sangat besar untuk standard hidup di India yang masih tergolong murah. 


Beasiswa 


Salah satu jenis beasiswa di India yang terkenal adalah beasiswa Indian Council for Cultural Relations (ICCR). Beasiswa yang diberikan mencakup 
seluruh biaya kuliah, biaya hidup, biaya tempat tinggal, wisata, buku dan biaya kesehatan. Namun, biaya tiket pesawat ke dan dari India tidak termasuk 
dalam skema beasiswa ini. Beasiswa ICCR berlaku untuk semua jurusan, kecuali Kedokteran dan Kedokteran Gigi. 


Walaupun cukup murah, kamu juga masih bisa membuat biaya kuliah di India jauh lebih mudah lagi. Bagaimana caranya? Tentu dengan menga- 
jukan aplikasi beasiswa. Informasi lebih lanjut tentang cara mendapatkan beasiswa untuk kuliah di India bisa diakses di alamat 


http://www.berkuliah.com/search/label/India 


46 





INGGRIS RAYA 


Gambaran Umum 


Inggris bisa dikatakan sebagai salah satu negara pelajar. Inggris menjadi negara kedua setelah U.S. yang paling banyak mendatangkan maha- 
siswa baru dari berbagai negara setiap tahunnya. Banyaknya mahasiswa yang datang tersebut karena mereka tertarik memasuki universitas yang ber- 
sekala global di negara tersebut. 


Jika ditinjau dari segi pendidikan, menurut data dari KBRI London, sebagian besar pelajar/mahasiswa Indonesia di Inggris terkumpul di kota-kota 
Birmingham, Manchester, Leeds, dan Newcastle. Di London sendiri cukup banyak orang Indonesianya, tetapi kebanyakan bukan pelajar/mahasiswa. 
Kota-kota seperti Manchester, Birmingham, dan Nottingham masih jadi favorit. Sementara bidang studi yang diambil kebanyakan business/manage- 
ment (termasuk di dalamnya economics, finance, accounting). 


Alasan Kenapa Kuliah di Inggris 


Jangan pernah khawatir mengenai kualitas. Kualitas pendidikan di Inggris benar-benar dikontrol secara ketat oleh pemerintahnya. Hal ini juga 
yang menjadikan banyak universitas di Inggris menjadi universitas-universitas terbaik di dunia. 


Di sini Anda juga akan mendapatkan pergaulan internasional. Lebih dari 400.000 mahasiswa internasional dari seluruh dunia belajar di Inggris. 
Ini akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan sekaligus berharga. Anda akan memiliki jaringan pertemanan dari seluruh dunia. Secara 


47 





kualitas pun orang-orang yang bisa kuliah di Inggris sudah terseleksi. Sehingga jaringan Anda akan sangat berharga. 


Tidak seperti negara lain yang studinya berdurasi lama dan sulit lulus. 95 persen mahasiswa di Inggris berhasil menyelesaikan kuliahnya tanpa kendala 
yang berarti. Hal ini karena dukungan yang kuat dari fakultas dan para pembimbing. Mahasiswa juga selalu dikejar untuk menyelesaikan tugas-tugas 
dengan baik. 


Kelebihan menarik lainnya adalah waktu tempuh. Untuk S1 waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan studi hanya 3 tahun. Dan untuk S2 hanya 1 
tahun. Sehingga dalam waktu 4 tahun Anda sudah bisa mendapatkan gelar S2. Secara biaya hidup dan biaya kuliah jatuhnya pun akan lebih murah 
karena durasi yang lebih pendek tersebut. 


Biaya Kuliah 

Untuk mendapatkan peringkat sarjana Inggris, dibutuhkan dana sekitar 13.000 poundsterling atau sekitar Rp. 200 juta. Perkiraan biaya kuliah di Ing- 
gris pertahun adalah sekitar £ 4,500 - 15,000. Kemudian untuk tinggal dan makan sekitar £ 5,000 - 8,000. Kebutuhan uang saku sekitar £ 2,500 - 3,000. 
Kemudian untuk keperluan buku-buku sekitar £ 500 - 1,000. Total dana yang diperlukan per tahun adalah £ 12,500 - 27,000. Tergantung universitasnya 
dan tergantung gaya hidup Anda. 


Beasiswa 

Beasiswa DIKTI (DGHE Scholarship) 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan membuka pendaftaran beasiswa penuh S-2 dan S-3 ke luar negeri bagi para dosen tetap PTN, dosen DPK dan dosen tetap yayasan (PTS) 
di lingkungan Kemendikbud. 


Beasiswa Unggulan (High Achiever Scholarship) 


48 





Program beasiswa ini diberikan kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih. Mereka yang melamar haruslah memiliki 
potensi dan prestasi pada bidang ilmu sesuai rumpun keilmuan yang diakui Kemendikbud. 


Beasiswa Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution (Spirit) 


Beasiswa yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan seleksinya dis- 
elenggarakan setiap tahun. Selain beasiswa S-2 dan S-3 dalam dan luar negeri, ada juga program beasiswa non-gelar. 


Untuk informasi lebih lanjut tentang beasiswa kuliah di Inggris, biaya hidup, dan universitas-universitas terbaik di ne- 


gara ini, silakan kunjungi: http://www.berkuliah.com/search/label/Inggris 


49 





JEPANG 


Gambaran Umum 


Secara UMUM sistem pendidikan tinggi di Jepang dapat dikategorikan ke dalam 4 bagian, diantaranya universitas (Daigaku), akademi teknologi 
(Tanki-daigaku), sekolah tinggi teknik (Koto-senmon-gakko) dan sekolah kejuruan (Senmon-gakko). 


Hampir sama dengan Indonesia, lama masa studi untuk pendidikan tinggi (sarjana) adalah 4 tahun kecuali bidang pendidikan kedokteran yang 
relatif menghabiskan 6 tahun. Untuk tingkat studi lanjutan, biasanya dibutuhkan waktu 2 tahun (program master) dan 3 tahun (program doktor). 


Tahun akademik dimulai sekitar bulan April dan berakhir Maret tahun berikutnya. Perkuliahan dibagi dalam dua semester, semester pertama ber- 
langsung dari Maret sampai dengan September dan semester kedua dimulai dari bulan oktober dan berakhir Maret. 


Bahasa yang umum digunakan dalam proses belajar mengajar adalah bahasa Jepang. Namun, ada beberapa program tertentu yang mengguna- 
kan bahasa Inggris sebagai perantara. Oleh karena itu setiap mahasiswa asing yang ingin melanjutkan studi ke Jepang perlu mempersiapkan kemam- 
puan bahasa ini dengan sebaik mungkin. 


Namun Anda tidak perlu minder jika belum bisa bahasa Jepang. Asalkan Anda bisa bahasa Inggris, Anda bisa belajar Jepang di Jepang langsung. 
Anda bisa mengikuti program bahasa dulu di Jepang selama 2 semester. Baru kemudian mengikuti program perkuliahan. 





4 Alasan Kenapa Kuliah di Jepang 


1. Kualitas pendidikan di Jepang sangat bagus 


Kualitas pendidikan dan sistemnya diakui sangat bagus oleh semua pihak. Jepang benar-benar men- 
ganggap pendidikan adalah investasi yang paling penting. Ada 4 universitas jepang yang bercokol di 
peringkat 100 besar dunia, yaitu: Tokyo University, Kyoto university, Osaka University, dan Tokyo Insti- 
tute of Technology. 


2. Biaya Sekolah Relatif Murah ( untuk universitas negeri) 


Di bandingkan dengan negara - negara yang memiliki kualitas pendidikan yang baik lainnya, seperti 
USA dan UK. Biaya sekolah di universitas negeri Jepang kebanyakan adalah sekitar 600.000 yen. 


3. Kebudayaan Jepang yang Unik 


Kebudayaannya yang unik membuat negari bunga sakura itu banyak di kenal masyarakat dunia, salah 
satunya Indonesia. Hal ini karenakan masyarakat jepang mencintai kebudayaannya sendiri dan mau 
menjaganya. Orang Jepang mau memakai pakaian seberat dan setebal kimono untuk sekedar meng- 
hadiri upacara resepsi pernikahan. Dari hal itu kita tahu bagaimana cintanya warga Jepang pada kebu- 
dayaannya sendiri. 


S1 





4. Bisa Nyambi Kerja 


Hal ini bisa menjadi alternative untuk mengimbangi biaya hidup yang lumayan tinggi di Jepang. Di Jepang sekitar 7096 para siswa punya part 
time job. Yang paling banyak kerja di restoran dan selain itu ada uga cleaning service, sales, berdagang, guru bahasa asing. Siswa yang mempunyai izin 
belajar bisa kerja 4 jam 1 hari atau 20 jam 1 minggu. Yang mempunyai izin visa student bisa bekerja 28 jam 1 minggu. 


Kalau mau dapat part time job harus ada izin dari sekolahnya sendiri dan kantor imigrasi. Yang menjadi perhatian untuk part time job adalah 
tidak boleh menggangu waktu belajar, tujuannya hanya untuk menambahkan biaya sekolah. Tidak boleh bekerja di tempat hiburan malam, karaoke, 
dan panti pijat. Dan tidak boleh melewati waktu dari jam tertentu. 


Biaya Kuliah 


Untuk biaya kuliah S1 di universitas negeri di Jepang paling mahal sebanyak Rp54 juta setahun, sedangkan universitas swasta sebanyak Rp150 
juta setahun. Sedangkan untuk calon mahasiswa Indonesia yang ingin belajar di Jepang sedangkan sama sekali tidak memiliki uang, pemerintah 
Jepang menawarkan beasiswa penuh bahkan diberikan uang saku, ada beasiswa Monbukagakusho, yang direkomendasikan Kedutaan Besar Jepang. 


Untuk monbukagakusho sendiri, penerima beasiswa akan dibebaskan biaya kuliah dan akan diberikan uang saku sebesar 117.000 yen atau seki- 
tar Rp17 juta per bulan, tiket pulang-pergi pesawat kelas ekonomi Indonesia-Jepang, dan tanpa ikatan dinas. Namun tentunya beasiswa ini diberikan 
melalui seleksi yang ketat. 


Untuk masyarakat yang kurang mampu dalam segi keuangan dan juga tidak lolos dalam seleksi Monbukagakusho tidak usah takut belajar di 


Se 





Jepang. Karena setiap universitas di Jepang akan memberikan potongan biaya kuliah hingga 100 persen untuk mahasiswanya dengan ketentuan 
yang berlaku. Pemotongan biaya kuliah berbeda dengan beasiswa. Setiap mahasiswa yang sudah dapat pemotongan biaya kuliah masih memiliki pe- 
luang untuk mendapatkan beasiswa. 


Supaya Anda lebih mantap, ada baiknya Anda mencari sendiri informasi dengan cara datang ke Kedutaan Besar Jepang maupun ke Organisasi 
Pelayanan Mahasiswa Jepang (JASSO) yang memiliki perwakilan di Jakarta, atau dengan menghadiri pameran pendidikan Jepang yang rutin setiap 
tahunnya di Jakarta dan Surabaya. 


Beasiswa 


Kedutaan Besar Jepang di Indonesia setiap tahun melaksanakan pendaftaran dan penyeleksian bagi para peminat beasiswa Monbukagakusho. 
Adapun program-program yang ditawarkan kepada siswa Indonesia adalah Program Research Student bagi lulusan perguruan tinggi, Undergraduate, 
College of Technology dan Professional Training College bagi lulusan SLTA dan Japanese Studies bagi mahasiswa program studi Jepang serta Teacher 
Training bagi guru. 


Jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak detail lagi tentang universitas-universitas terbaik di Jepang, beasiswa untuk mahasiswa Indonesia, serta 
kebudayaan negara ini, silakan kunjungi website berikut: http://www.berkuliah.com/search/label/Jepang 





JERMAN 


Gambaran Umum 


Kualitas Universitas di Jerman itu relatif sama bagusnya untuk berbagai jurusan. Jadi, kurang tepat kalau Anda menanyakan universitas mana 
yang paling bagus atau terbaik di Jerman. Karena hampir semuanya sama. Biasanya informasi yang Anda dapat dari para alumni atau mahasiswa yang 
sedang kuliah di sana pun akan seperti itu. Memang tetap ada perbedaan kualitas antara jurusan A di Universitas X dengan jurusan A di Universitas Y. 
Tetapi, itu bukan faktor yang relevan untuk dipertimbangkan secara serius karena perbedaan kualitasnya relatif kecil. 


Pendidikan di Jerman itu amat disiplin dan orangnya terkenal rasional dalam berbagai hal. Untuk bisa lulus ujian, anda harus memenuhi standard 
lulus yaitu bisa menjawab 6596 dari soal. Artinya, skor anda dalam ujian harus 6596 baru diluluskan oleh Profesor anda. Jika anda 3 kali tidak lulus pada 


mata kuliah yang sama, maka anda akan di-DO. Hal semacam itulah yang membuat Jerman masuk deretan negara terbaik di dunia dari segi pendidi- 
kan. Oleh karenanya Anda harus memiliki niat yang bulat dan keseriusan saat memutuskan untuk kuliah di Jerman. 


3 Alasan Kenapa Kuliah di Jerman 


1. Biaya Kuliah Gratis 


Seperti yang sering kita dengar. Kuliah di Jerman mayoritas memang gratis. Memang ada beberapa Negara bagian yang memberlakukan biaya kuliah, 
tapi itupun tidak terlalu mahal. Bahkan dengan memilih universitas yang gratis kita bisa kuliah gratis dari S1 sampai dengan S3. 


54 





2. Kualitas Nomor Satu 


Mengenai kualitas, Jerman tidak perlu dipertanyakan. Mereka sangatlah fokus dalam memperhatikan dan mengembangkan kualitas pendidikan dan 
institusinya. Jadi bisa dibilang perbedaan kualitas antara satu universitas dengan universitas lainnya tidak jauh berbeda. 


3. Kuliah Sambil Kerja 


Jerman juga sangat terkenal untuk peluang kerja sambil kuliah. Hal ini sangat dimungkinkan bagi Anda yang ingin menambah uang saku, atau mung- 

kin menggantungkan hidup dari hasil bekerja. Ada pembatasan jam kerja saat musim kuliah, tapi saat musim panas (liburan) Anda bisa bekerja dengan 
waktu penuh. Jenis pekerjaannya pun sangat bervariasi. Tingkatkan kemampuan diri dan Anda akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sangat 
layak.. 


Biaya Kuliah 


Biaya kuliah di setiap negara bagian di Jerman berbeda-beda dan kerap berubah-ubah. Di beberapa negara bagian gratis dan beberapa negara 
bagian lain harus bayar. Jika uang iuran semester hanya sekitar 230 Euro atau tiga juta rupiah, maka uang kuliah per semester, jika tak gratis berkisar 
antara 500 Euro — 600 Euro per semester. 





Beasiswa 
Ada program beasiswa Jerman yang paling populer ditawarkan yaitu Development-Related Postgraduate Courses. 
Development-Related Postgraduate Courses 


Program ini diperuntukkan bagi lulusan S1 atau S2 dari negara berkembang yang ingin memperoleh gelar pascasarjana atau doktoral di institut pen- 
didikan tinggi Jerman yang meliputi universitas dan Fachhochschulen (universitas ilmu terapan). Studi akan berlangsung 12-24 bulan, tergantung dari 
universitas yang bersangkutan. 


Ingin kuliah di Jerman? Pastikan untuk mengakses lebih banyak informasi tentang negara ini di alamat berikut 


http://www.berkuliah.com/search/label/Jerman 





KANADA 


Gambaran Umum 


Sebagai salah satu negara maju di dunia, pendidikan merupakan salah satu sektor penting yang turut mempengaruhi perekonomian Kanada. 
Oleh karena itu pemerintah Kanada berusaha menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi warga negaranya. Pemerintah Kanada tidak member- 
lakukan ranking secara resmi kepada institusi pendidikan di Kanada. Ini dikarenakan semua institusi pendidikan di Kanada menawarkan program-pro- 
gram yang berkualitas. Lebih dari 130.000 siswa asing datang belajar ke Kanada setiap tahunnya dan bahkan hanya untuk belajar bahasa Inggris atau 
Perancis. Dengan belajar di universitas Kanada, siswa akan memperoleh kualifikasi akademik dan gelar yang diakui diseluruh dunia serta dapat memi- 
liki karir sukses. 


8 Alasan Kenapa Kuliah di Kanada 


1. Negara yang sangat aman dengan tingkat kriminalitas paling rendah 

2. Lingkungan hidup dan belajar yang nyaman dan aman 

3. Masyarakat dan budaya Kanada yang bersifat multicultural 

4. Mutu pendidikan yang tinggi dan diakui secara internasional, serta didukung oleh pemerintah Kanada dalam bentuk dana 
5. Ijin bekerja part time 20 jam per minggu saat sekolah dan full time 40 jam saat liburan sekolah 

6. Biaya studi yang sangat kompetitif 

7. Sebuah negara yang penuh dengan keindahan alamnya yang bervariasi 

8. Kesempatan untuk bekerja full time selama satu (1) tahun di Kanada setelah kelulusan 


57 





Biaya Kuliah 


Anda dapat mempertimbangkan Kanada sebagai salah satu negara tujuan untuk melanjutkan kuliah. Biaya kuliah di wilayah Kanada dikenal pal- 
ing rendah dibandingkan dengan biaya kuliah di Amerika, Inggris dan Australia. 


Berbeda dengan negara lainnya, pilihan paling popular di Kanada adalah college dan technical institute. Hal ini dikarenakan Kanada menawar- 
kan program profesional satu (1) hingga tiga (3) tahun yang termasuk magang kerja. Di dalamnya juga ditawarkan program University Transfer Program 
(UTP), yang memberikan peluang bagi pelajar untuk mendapatkan Bachelor Degree di universitas. Biaya untuk College dan Technical Institute berkisar 
antara CAS 10.000 - CAS 15.000 per tahun. 


Namun jika Anda menghendaki universitas, di Kanada juga terbilang berkualitas. Universitas di Kanada menggabungkan tradisi universitas di 
Kanada dan college, di mana praktikal dan program akademik digabung dalam lingkungan kampus. Program yang ditawarkan seperti program degree, 
diploma, certificate, UTP, bahkan program English as Second Language (ESL). Kelebihan lainnya yaitu adanya student support services yang kental dan 
kelas-kelas yang relative kecil. 


Untuk biaya University College di Kanada rata-rata sekitar CAS 20.000 — CAS 25.000 per tahun. 





Beasiswa 


Ouebec Exemption from Differential Tuition Fees 


Pemerintah propinsi Ouebec menganugrahkan sebuah pengecualian dari kontribusi penambahan finansial terhadap mahasiswa yang memenuhi 
syarat. 


Ouebec Merit Fellowships Program for Foreign Students 
Beasiswa riset doktoral, beasiswa pascadoktoral, dan beasiswa riset jangka pendek atau beasiswa pengembangan profesional. 


The Rotary Foundation's Ambassadorial Scholarships 
Program beasiswa international swasta terbesar di dunia menawarkan lebih dari 1000 beasiswa per tahun. 





Kuliah di Kanada terdengar asyik, kan? Jangan salah, masih ada banyak informasi menarik lainnya tentang 
negara ini yang wajib kamu tahu, antara lain adalah informasi tentang beasiswa, kondisi kehidupan di Kanada, 


serta universitas-universitas terbaik di negara ini. Silakan kunjungi link berikut untuk informasi lebih lanjut 


http://www.berkuliah.com/search/label/Kanada 





KOREA SELATAN 


Gambaran Umum 


Kebudayaan yang menarik adalah salah satu faktor penarik pelajar asing untuk belajar di Korea Selatan, baik dari kesenian, makanan, maupun 
gaya hidup. Sistem pendidikan Korea yang serupa dengan pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu daya tarik pelajar Indonesia untuk belajar di 
sana. 


Pada umumnya, perkuliahan di Korea menggunakan pengantar bahasa Korea. Hanya 2096-3096 mata kuliah yang diajarkan menggunakan ba- 
hasa Inggris. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Korea mutlak diperlukan bagi Anda yang ingin belajar ke Korea. 


Walaupun demikian, jika Anda ingin berkuliah di Korea menggunakan bahasa Inggris, terdapat beberapa universitas yang menyelenggarakan 
Program Khusus Bahasa Inggris. Dalam program ini, seluruh mata kuliah diberikan menggunakan pengantar Bahasa Inggris. 


Sebaliknya, jika Anda ingin belajar bahasa Korea dulu, Anda dapat mengambil Program Belajar Bahasa Korea. Hampir seluruh universitas di Korea 
menyelenggarakan program ini yang diperuntukkan bagi pelajar asing di Negeri Gingseng itu. 


61 





4 Alasan Kenapa Kuliah di Korea Selatan 


1. Bisa mempelajari Kebudayaan Korea Selatan Secara Langsung 


Budaya korea tak lagi menjadi bahan cerita yang sering diceritakan oleh berbagai media, saat ini kalian bisa merasakan langsung bagaimana mengenal 
kebudayaan Korea yang bervariasi dan beragam 


2. Sudah Memiliki Jurnal international 
Jika Anda kuliah di Korea, tak perlu khawatir terhadap jurnal yang ada. Karena Korea sudah menggunakan Jurnal International dan sangat mudah men- 
gakses jurnal internasional karena setiap universitas pasti sudah berlangganan jurnal internasional. 


3. Iklim Korea yang Staregis 

Empat Iklim di Korea yang bisa memicu semangat belajar lebih giat lagi. Nah, jika melihat dunia kampus Anda jangan heran melihat semangat belajar 
mahasiswa Korea. Mereka tidak sungkan untuk belajar berkelompok. Salah satu kelebihan di Korea adalah tidak ada kebiasaan mencontek disana. Ka- 
rena mahasiswa Korea sangat mandiri dan belajar dengan sungguh-sungguh. 


4. Fasilitas Lab Memadai 
Fasilitas lab di Korea terkenal kecanggihannya. Dan para meahasiswa dianjurkan untuk menggunakan headset ketika masuk kedalam lab agar tidak 
mengganggu dan terganggu dengan mahasiswa lainnya. 


62 





Biaya Kuliah 


Biaya perkuliahan di Korea pada umumnya adalah Rp 30.000.000,00 - Rp 40.000.000,00 per semester. 
Adapun perkiraan biaya yang diperlukan dari pengurusan visa, keberangkatan ke Korea, biaya kur- 
sus bahasa Korea selama satu tahun, hingga pendaftaran ke sekolah tujuan adalah sekitar Rp50.000.000,00. 
Mahal nggak? Hehe. Bagi orang Korea barangkali itu standart. Karena penghasilan mereka di sana juga besar 
tentunya. 


Beasiswa 
Ada sekitar 4 sumber beasiswa jika Anda berminat kuliah di Korea Selatan. Diantaranya : 


1. Beasiswa yang dikelola oleh Pemerintah Korea (KGSP, NIIED) 
2. Beasiswa yang diberikan oleh Universitas 

3. Beasiswa yang diberikan oleh Perusahaan 

4. Beasiswa dari Project yang dikelola oleh Lab/Professor 


Selain melalui empat hal diatas, Anda juga dapat mendapatkan informasi beasiswa Korea dengan cara men- 
gunjungi website universitas-universitas di Korea dan lihat menu admission. Disana biasanya dijelaskan 


proses seleksi masuk, jurusan yang tersedia dan biasanya dijelaskan pula mengenai beasiswa yang tersedia. 


Anda juga bisa mengunjungi website Study in Korea atau http://www.niied.go.kr/ untuk informasi 





resmi mengenai studi di korea dan beasiswa dari pemerintah Korea.Korea Selatan memang punya daya tarik 
tersendiri bagi mahasiswa asing, terutama setelah booming-nya budaya K-Pop. Buat kamu yang bener-bener 
ingin kuliah di negara ini, pastikan untuk mengunjungi website berikut 


http://www.berkuliah.com/search/label/Korea?620Selatan 


Ada sangat banyak informasi berguna seputar beasiswa dan kehidupan di Korea Selatan sebagai mahasiswa. 


64 





MALAYSIA 


Gambaran Umum 


Malaysia merupakan salah satu negara tujuan kuliah populer di Asia. Malaysia dikenal dengan kualitas hidupnya yang baik namun dengan bi- 
aya hidup yang terjangkau. Malaysia juga disebut sebagai pusat akademik di Asia Tenggara yang menawarkan beragam pilihan program kuliah. Tidak 
heran jika banyak mahasiswa internasional memilih untuk kuliah di Malaysia. 


Untuk mahasiswa Indonesia sendiri, sudah puluhan tahun negeri Malaysia menjadi tujuan pendidikan paska sarjana oleh para mahasiswa kita. 
Setiap tahunnya, puluhan ribu mahasiswa Indonesia belajar di Malaysia. Wajar saja, bukan hanya jarak yang dekat, namun juga biaya pendidikan yang 
tidak telalu tinggi menjadikan Malaysia sebagai tujuan belajar yang menarik. 


5 Alasan Kenapa Kuliah di Malaysia 


Pendidikan di Malaysia juga dikatakan standar tinggi karena dari segi biaya cukup dan tidak terlalu mahal untuk kalangan orang biasa. Alasan mengapa 
orang-orang Indonesia rata-rata memilih kuliah di Malaysia: 

1. Dekat dengan Indonesia seperti homesick dan juga budaya tidak terlalu berbeda jauh dengan di Indonesia. 

2. Harga barang, makanan, perlengkapan terjangkau, tidak berbeda jauh seperti di Indonesia. 

3. Biaya kuliah hampir sama seperti di Indonesia. 

4. Masuk Universitas Negeri di Indonesia harus melalui tahapan yang cukup susah berbeda dengan Malaysia, kursi yang di sediakan lebih banyak dari- 
pada peminat. 





4. Mahasiswa Internasional terlihat menarik karena dapat bertukar pemikiran, pengalaman, dan bisa belajar tentang budaya. 
5.85Y6 pelajarannya menggunakan bahasa inggris. 


Biaya Kuliah 


Biaya kuliah untuk pra-universitas berkisar antara USD 2,430 hingga USD 3,350 per tahun. Untuk biaya program gelar sar- 
jana S1 berbeda-beda, tergantung jenis universitas dan bidang kuliah. Universitas swasta seringkali menawarkan biaya pendid- 
ikan lebih murah. Sedangkan kampus cabang universitas asing pada umumnya lebih mahal. Contohnya, biaya program gelar 


dalam bidang bisnis di Malaysia berkisar antara USD 8,650 hingga USD 11,500 dan mencapai USD 24,500 di beberapa cabang 
universitas asing. 


Beasiswa 


Beasiswa ke Malaysia umumnya ditawarkan oleh pihak yayasan. Biasanya memang mereka menarget langsung siswa- 
siswa yang ada di Indonesia. Beberapa program beasiswa ke Malaysia ini tidak konsisten dilakukan setiap tahun di Indonesia. 
Beberapa yang lain selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Salah satu program beasiswa yang rutin diadakan setiap tahun adalah 
program beasiswa dari Ancora Foundation. Anda bisa mengakses informasi dari Ancora Foundation di website resminya http:// 
ancorafoundation.com/. Negara tetangga kita ini memang cukup maju dalam hal pendidikan. 





Jika kamu benar-benar berniat untuk mengunjungi negara ini, apalagi kalau ingin 
berkuliah di Malaysia, pastikan untuk mendapatkan berbagai informasi lengkap seputar 
beasiswa, universitas terbaik, serta berbagai fakta menarik tentang Malaysia di website 


berikut 
http://www.berkuliah.com/search/label/Malaysia 


67 





MESIR 


Gambaran Umum 


Sejarah mahasiswa Indonesia di Mesir sudah sangat mendarah daging. Tercatat para pencari ilmu agama dari Indonesia telah belajar di Mesir 
sejak berabad-abad silam. Hal ini tentu tidak lepas dari magnet Universits Al-Azhar, Universitas tertua di dunia. 


Mayoritas mahasiswa Indonesia kuliah dan tinggal di Kairo, Ibukota Mesir. Bisa dibayangkan ketika ribuan mahasiswa Indonesia bermukim di 
satu kota selama bertahun-tahun, dari satu generasi ke generasi. Hal itu pasti mempengaruhi dinamika sosial yang ada. 


Bagi Anda yang senang berorganisasi, di Mesir terdapat banyak organisasi kemahasiswaan. Mulai dari organisasi daerah, kelompok belajar, 
kajian, organisasi masyarakat sampai komunitas hobi. Anda harus pintar-pintar memilih dan memilah penggunaan waktu. Terlebih lagi Universitas Al- 
Azhar tidak mewajibkan mahasiswanya untuk masuk kelas. Jadi mahasiswa harus bijaksana dalam penggunaan waktu. 


4 Alasan Kenapa Kuliah di Mesir 


Beberapa keunggulan kuliah di Mesir adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperdalam ilmu agama islam. 

2. Sejarah panjang peradaban di Mesir. 

3. Mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir sudah mengakar beratus tahun 

4. Salah satu universitas di Mesir yaitu Universitas Al Azhar adalah kampus tertua di dunia 





Biaya Kuliah 


Biaya kuliah di Mesir bisa dikatakan lebih ringan dari biaya kuliah di Indonesia. Mungkin hal ini dipengaruhi juga 
oleh tidak wajibnya bagi mahasiswa untuk masuk kelas. 


Ada banyak sekali beasiswa yang bisa Anda dapatkan di Mesir. Mulai beasiswa untuk mahasiswa yang bisa hafal 
Ouran, mahasiswa yang tidak mampu, mahasiswa yang waktu SMA dari madrasah, mahasiswa yang nilainya bagus, 
dan sebagainya. Asal Anda serius dan tidak main-main, maka meraih beasiswa adalah hal mudah. 


Mayoritas mahasiswa asing biasanya memilih tinggal agak jauh dengan kampus. Karena sekitar kampus Al 
Azhar di kawasan Husein cukup ramai oleh lalu lintas dan pasar yang kurang mendukung suasana belajar. Mahasiswa 
Indonesia biasanya tinggal berkelompok, beberapa orang menyewa satu rumah/flat. 


Bagi para penerima beasiswa diperbolehkan untuk tinggal di asrama kampus. Di asrama banyak fasilitas yang 
tersedia seperti tempat olahraga, masjid, kantin, dsb. Untuk asrama putra terdapat jatah makan tiga kali sehari, sedan- 
gkan untuk asrama putri tidak disediakan fasilitas tersebut. Biasanya mereka memasak sendiri. 


Mesir adalah salah satu negara tujuan kuliah yang cukup unik dan eksotis. Jika Anda penasaran dan ingin men- 
dapatkan informasi lebih lanjut lagi untuk berkuliah di negara ini, silakan kunjungi alamat berikut 


http://www.berkuliah.com/search/label/Mesir 





SELANDIA BARU 


Gambaran Umum 
Selama ini, sebagian besar orang selalu mengincar peluang melanjutkan studi ke benua Eropa, Amerika, atau terbatas hanya di Australia saja. 


Padahal, tidak jauh dari negeri kanguru tersebut, terdapat satu negara kecil yang juga memiliki kualitas pendidikan tidak kalah dengan pendidikan di 
negara lain. 


5 Alasan Kenapa Kuliah di Selandia Baru 


Berikut lima keunggulan dari belajar di Selandia Baru: 


1. Kualitas pendidikan yang baik 


Sebagai salah satu negara persemakmuran Inggris, kualitas pendidikan yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan Inggris karena sistem yang dianut 
diadopsi dari sistem pendidikan Inggris yang menawarkan World Class University. Selain itu, fasilitas pendidikan dan perpustakaannya lengkap sehing- 
ga memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. 


70 





2. Lingkungan yang menyenangkan 


Lingkungan sosial di Selandia Baru sangat menyenangkan dengan penduduk yang ramah. Berbagai macam hiburan dan tempat wisata yang beragam 
bisa dijadikan pilihan saat waktu luang. Untuk mahasiswa Indonesia, meski jumlahnya sedikit, tetapi kekeluargaan yang dijalin dengan sesama Indone- 
sia maupun mahasiswa lain biasanya sangat kuat. 


3. Biaya kuliah dan biaya hidup yang murah 


Selandia Baru memiliki penawaran menarik untuk masyarakat Indonesia, yaitu kebijakan pemerintah yang mengenakan biaya domestik untuk maha- 
siswa internasional di seluruh universitas Selandia Baru. Dengan demikian, mahasiswa hanya membayar sesuai dengan biaya kuliah di universitas neg- 
eri di Indonesia. Untuk biaya hidup, apabila dibandingkan dengan negara lain, maka Selandia Baru jauh lebih murah. 


4. Hubungan yang dekat antara mahasiswa dengan dosen 


Biasanya kan mahasiswa segan untuk banyak berbicara dengan dosen, maka di Selandia Baru justru mahasiswa didorong untuk lebih banyak berkomu- 
nikasi dengan dosen. Tujuannya untuk membuka wawasan pengetahuan yang belum dipahami. Dosen juga biasanya lebih terbuka, dan menyempat- 
kan waktu bertemu dengan mahasiswanya di lokasi yang sesuai untuk belajar. 


5, Peluang kerja terbuka lebar bagi lulusan Selandia Baru 
Banyaknya jurusan yang ditawarkan di Selandia Baru dan kualitas pendidikan yang bermutu, membuat lulusan dari Selandia Baru banyak dicari sehing- 
ga tidak kesulitan mendapatkan pekerjaan. Bahkan, tidak sedikit mahasiswa luar yang belajar di Selandia Baru langsung lanjut bekerja di negeri kiwi ini. 


1 





Biaya Kuliah 


Biaya kuliah di Selandia Baru bisa dikatakan standart. Bahkan lebih murah jika dibandingkan dengan Australia dengan kualitas pendidikan yang 
tidak kalah baiknya. Biaya kuliah di Selandia Baru adalah sekitar NZ$15,000-NZ$25,000/tahun untuk Diploma/Sarjana. Sedangkan untuk Pasca-Sarjana 
berkisar antara NZS20,000-NZS25,000/tahun. 


Beasiswa 


Kuliah di Negara maju beasiswa memang menjadi andalan. Beasiswa ke Selandia Baru yang paling populer adalah The New Zealand-ASEAN 
Scholars Awards (NZ-AS). Beasiswa ini diberikan oleh pemerintah New Zealand kepada orang-orang yang berasal dari asia tenggara. Mereka berharap 
melalui beasiswa ini, pembangunan di ASEAN bisa lebih berkembang jika SDMnya mendapat pendidikan kelas dunia. 


Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa ini bagi Warga Negara Indonesia adalah orang tersebut harus telah tinggal di Indonesia paling tidak 
selama dua tahun pada saat mengajukan beasiswa. Pelamar juga tidak boleh sedang menerima beasiswa lainnya. 


Selain itu tingkat pendidikan yang diambil harus satu tingkat di atas pendidikan yang telah ditempuh. Misalnya Anda sudah menyelesaikan S2 
maka Anda harus mendaftar untuk program S3. 


Beasiswa ini cukup mudah untuk didapat. Apalagi sesuai misi awalnya untuk membantu pembangunan negara-negara di kawasan ASEAN, maka 
jika Anda belum begitu lancar berbahasa Inggris Anda akan mendapatkan pelatihan bahasa secara gratis. 





7e 


Selandia Baru adalah salah satu negara alternatif untuk berkuliah ke luar negeri, di 
samping negara-negara mainstream seperti Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, dan 
Singapura. Lebih banyak informasi menarik mengenai negara ini bisa diakses di ala- 
mat berikut 


http://www.berkuliah.com/search/label/Selandia9620Baru 


73 





PERANCIS 


Gambaran Umum 


Perancis adalah salah satu negara favorit untuk tujuan melanjutkan pendidikan tinggi. Perancis terkenal sebagai negara dengan kualitas pen- 
didikan yang baik, bertaraf internasional namun dengan biaya pendidikan yang terjangkau. Setidaknya terdapat kurang lebih 87 Universitas Publik di 
Perancis dimiliki oleh Pemerintah. Kesemuanya itu menawarkan berbagai pilihan bidang studi dan program internasional berbahasa Inggris. 


Jika Anda berniat untuk kuliah di Perancis, sangat dianjurkan untuk bener-bener menyiapkan dokumen yang diperlukan. Bagaimanapun, pemer- 
intah Perancis sangat cerewet dan ribet untuk urusan dokumentasi kelengkapan izin kerja dan belajar di Perancis. 


7 Alasan Kenapa Kuliah di Perancis 


Berikut adalah poin-poin penting untuk memilih Perancis sebagai tempat melanjutkan pendidikan. 


1. Salah satu sistem pendidikan yang paling efektif didunia. 

2. Kapasitas nasional untuk penelitian dan inovasi terkenal secara internasional. 

3. Kekayaan dan keberagaman dari kurikulum dan program mempermudah untuk menemukan program pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan 
latar belakang pendidikan. 

4. Terdapat beasiswa dan bantuan pendanaan. Biaya pendidikan di institusi negeri disubsidi oleh pemerintah Perancis. 


4 





5. Kedinamisan budaya yang tiada bandingannya. 
6. Kualitas hidup Perancis , keuntungan hidup untuk siswa. 
7. Tempat ideal menjelajah Eropa. 


Biaya Kuliah 


Hampir 70960 mahasiswa Indonesia yang berangkat sekolah ke Perancis berbekal biaya sendiri. Pasalnya, pemerintah Perancis memberikan kemu- 
dahan untuk biaya pendidikan bagi semua siswa baik siswa asal Perancis maupun siswa asing. 


Pemerintah Perancis sangat fokus menangani masalah pendidikan. Setiap mahasiswa berhak mendapat tunjangan pendidikan sebesar kurang 
lebih 10.000 euro yang digunakan untuk membayar biaya perkuliahan selama setahun. Beban yang harus dibayarkan mahasiswa hanya uang pendaf- 
taran yang kisarannya sekitar 200-300 euro per tahun. 


Beasiswa 


Bourses du Gouvernement Francais (BGF) 

Melalui Institut Francais Indonesia (IFI), pemerintah Perancis setiap tahunnya menawarkan sekitar 300 beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pelamar 
bisa mendaftar untuk mendapatkan beasiswa penuh Bourses du Gouvernement Frangais (BGF) atau beasiswa pemerintah Perancis untuk jenjang S-2 
dan S-3. 


Sumber beasiswa ini adalah pendanaan gabungan dari perusahaan-perusahaan Perancis di Indonesia, beberapa beberapa kementerian di Indonesia, 


7S 





dan sejumlah lembaga sosial dan yayasan swasta. Melalui beasiswa ini scholar diberikan fasilitas penuh mulai dari biaya kuliah, biaya hidup sampai 
tiket pesawat pulang dan pergi. 


Bagi yang mengambil program S-2, ada dua pilihan skema untuk menempuh program itu. Skema pertama yaitu setahun ditempuh di Indonesia 
sambil kursus bahasa Perancis lalu setahun terakhir dirampungkan di Perancis. Skema kedua menawarkan studi penuh 2 tahun di Perancis. Sementara 
itu, untuk program S-3, skema studi ditentukan berdasarkan subjek disertasi dan dosen pembimbingnya. 


Bagi yang ingin melanjutkan studi ke Perancis, saran kami sebaiknya dari sekarang sudah mulai belajar bahasa Perancis walau secara otodidak 
melalui buku maupun internet. Jika sudah cukup lancar Anda bisa mengambil tes kemampuan bahasa Perancis DELF B2 dan DELF B1. 


76 





Selain indah dan dikenal sebagai pusat fashion serta seni dunia, Perancis merupakan salah 
satu negara favorit untuk berkuliah di luar negeri bagi mahasiswa Indonesia. Informasi leb- 


ih lanjut tentang beasiswa, biaya hidup, dan peluang-peluang menarik yang bisa dilakukan 
di Perancis dapat Anda akses di alamat 


http://www.berkuliah.com/search/label/Perancis 


1 





RUSIA 


Gambaran Umum 
Rusia merupakan salah satu negara yang memiliki tradisi ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Tidak sedikit ilmuwan ternama dunia yang di- 
lahirkan melalui pendidikan di Rusia. Dengan berkualitasnya pendidikan di Rusia, tidak sedikit mahasiswa asing yang studi di negara ini, termasuk dari 
Indonesia. 
Dalam beberapa tahun terakhir ini, minat warga negara Indonesia untuk study di Rusia terus meningkat. Pemerintah Rusia pun mulai tahun 2011 
memberikan 45 beasiswa kepada Indonesia, meningkat dari 35 beasiswa di tahun-tahun sebelumnya . Pada saat ini tercatat 132 mahasiswa Indonesia 


studi di berbagai perguruan tinggi dan berbagai kota di Rusia. Hampir semua mahasiswa tersebut merupakan penerima program beasiswa pemerintah 
Rusia. 


2 Alasan Kenapa Kuliah di Rusia 


Berikut ini adalah belajar kelebihan kuliah di Russia: 


1. Sistem Pendidikannya Baik 


Russia yang merupakan salah satu Negara memiliki tradisi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Ini terlihat dari tidak sedikitnya ilmuan-ilmuan 
ternama dunia yang dilahirkan di Russia. berdasarkan laporan dari KBRI Russia yang dikutip dari statistik Kementrian Pendidikan dan Ilmu Pengetahun 


76 





Federasi Russia, Russia menempati posisi ke-8 diantara Negara-negara dengan jumlah mahasiswa asing terbanyak 
Di dunia. Posisi pertama ditempati Amerika Serikat ,Inggris, Jerman, Perancis, Australia, Spanyol dan Kanada. 


2. Setelah Lulus dari Rusia, Hidup Dimana Saja Bisa 


Kehidupan Russia secara umum terkenal dengan salah satu karakteristik khas yang terbangun dari studi di Rusia 
mental independen, mandiri, dan “bonek” alias Bondo Nekad. 


Karakter orang-orang Russia akan menekankan kita untuk hidup mandiri, hidup dengan uang seadanya, 
independen, bertemu orang-orang yang mempunyai sifat angkuh ,cuek, dan jarang senyum. Ya, hal ini akan sangat 
bermanfaat untuk membangun mental baja Anda. Bahkan, di salah satu buku Andrea Hirata, ia mengutip kata, Jika 
kamu berhasil bertahan hidup di Russia maka kamu akan mampu bertahan Hidup dinegara manapun." 


Biaya Kuliah 


Besarnya biaya kuliah rata-rata pertahun bagi mahasiswa asing di Rusia adalah USD 15.000 per tahun dengan 
rincian: 

Biaya kuliah rata-rata USD 10.000/tahun. 

Biaya hidup minimal rata-rata USD 4.000/tahun 

Biaya sewa asrama rata-rata USD 800/tahun 

Biaya asuransi kesehatan rata-rata USD 200/tahun 


79 





Beasiswa 


Setiap tahunnya pemerintah Rusia memberikan beasiswa kepada 20 orang Indonesia. Tidak seperti beasiswa negara eropa lainnya, Rusia hanya 
memberikan beasiswa untuk biaya kuliah dan asrama. Untuk biaya makan dan transportasi sehari-hari mahasiswa harus mempersiapkannya sendiri. 


Untuk biaya hidup, pemerintah Rusia hanya memberikan subsidi sekitar 500 ribu tiap bulannya. Hal ini jugalah yang menyebabkan jumlah maha- 
siswa Indonesia di Rusia jauh lebih sedikit dibandingkan mahasiswa asal negara ASEAN lainnya. 


Untuk informasi lebih lanjut tentang beasiswa kuliah di Rusia, biaya hidup, dan universitas-universitas terbaik di 


negara ini, silakan kunjungi: http://www.berkuliah.com/search/label/Rusia 





SINGAPURA 


Gambaran Umum 


Pemerintah Singapura sangat memprioritaskan kualitas pendidikan di negaranya. Dari sekolah dasar hingga universitas, siswa sudah dipantau 
dan diarahkan untuk mendapatkan pendidikan yang cocok untuknya. Jadi, tidak semua warga layak atau bebas masuk universitas di Singapura. Bagi 
mereka yang tidak layak masuk universitas di Singapura, memang bebas memilih kuliah di luar negeri sesuai dengan kemampuan orangtua, tetapi 
tidak bebas masuk universitas di Singapura jika tidak melewati tes tertentu. 


Dengan pendapatan per kapita lebih dari 24.000 dollar AS per tahun, Singapura termasuk negara kaya raya. Namun, Singapura tidak meny- 
amaratakan bahwa semua warga pasti mampu. Biaya sekolah di Singapura relatif murah. Yang bikin agak mahal adalah biaya di luar uang sekolah. 


Misalnya penunjang kelancaran sekolah, transportasi, buku-buku, dan lainnya. 


Untuk keluarga yang tidak mampu, pemerintah menyediakan beasiswa jika perlu. Itu disediakan untuk memastikan bahwa kemiskinan bukan 
hambatan untuk mengenyam pendidikan. 


8 Alasan Kenapa Kuliah di Singapura 


Nah, sekarang, kita liat keuntungan mengikuti pendidikan di Singapura. Dapat menggali langsung dari referensi induknya dengan bahasa asli penulis- 
nya. Hal ini dapat membuka peluang untuk memperdalam orisinalitas ilmu dan ketajamannya. 


B1 





1. Mengikuti pendidikan di Singapura bisa mendapatkan banyak buku referensi dan jurnal-jurnal terbaru yang belum 
tentu ada di Indonesia untuk mengembangkan ilmu kita. 

2. Di Singapura banyak sekali diadakan seminar keilmuan, kajian dan diskusi yang gratis dengan fasilitas seabrek. 

3. Peluang-peluang untuk berguru atau bertanya langsung pada ilmuwan dunia lebih terbuka. Di Indonesia cukup jarang 
ada tamu tingkat dunia. 

4. Karena di Singapura memakai bahasa Inggris kita mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengasah bahasa asing kita. 

5. Kuliah di luar negeri khususnya di Singapura, kita bisa mempunyai banyak jaringan, bisa jadi teman sesama mahasiswa di Indonesia 
dan mungkin dapat bertemu banyak mahasiswa-mahasiswa dari Negara-negara eropa dan amerika. 

6. Di Singapura, konsentrasi belajar sangat tinggi, kita akui bahwa Singapura adalah negara kecil, tetapi semangat untuk menuntut 
ilmunya sangat tinggi. Ini yang perlu diaplikasikan oleh kita. 

7. Dari sisi finansial kuliah di Singapura yang tergolong Negara maju di dunia bisa dibilang lebih murah dibandingkan dengan kuliah di 
negara-negara maju lainnya. 

8. Di Singapura jika kita sukses kuliah sambil kerja, maka gaji yang didapat sudah pasti mencukupi biaya hidup yang semestinya. 
Tingkat UMR di kota-kota besar di dunia kadang jauh di atas gaji karyawan perlente berdasi di gedung-gedung ibukota kita. 


Biaya Kuliah 
Biaya Hidup Rata — Rata di Singapura, dilansir dari konsultanpendidikan.com : 


Akomodasi : $485/bulan 
Transportasi :5$36.80/bulan 


Bz 





Makanan  :$133.08/ (Burger McD, fast food, rice) 
Hiburan — :$57.07/ (Bioskop, olahraga, travelling, dll) 
Biaya Kuliah Rata — Rata 

Undergraduate / Sarjana : $9.000 — $14.000 
Postgraduate / Pasca-sarjana : $10.000 — $12.000 


Jika Anda ingin kuliah sambil kerja, di Singapura sangat diperbolehkan. Penghasilan Kerja Sambil Kuliah rata-rata $3.96/jam. Namun, jika Anda 
ingin kuliah di Singapura tanpa beasiswa, Anda bisa mengajukan pinjaman kepada pihak pemerintah Singapura. 


Beasiswa 


Beasiswa di Singapura yang terkelan adalah SCP Singapore Scholarship. Beasiswa ini diumumkan oleh Perdana Menteri Singapura Goh Chok 
Tong pada KTT ASEAN ke-6 pada bulan Desember 1998. SCP Singapura diberikan kepada mahasiswa dari negara-negara anggota ASEAN lainnya dan 
dipertahankan untuk program gelar sarjana penuh waktu di salah satu dari tiga universitas di Singapura. 


Semua disiplin ilmu kecuali untuk Kedokteran, Kedokteran Gigi, Arsitektur dan Hukum terbuka untuk Scholars. Durasi setiap Beasiswa selama 
tiga atau empat tahun , tergantung pada disiplin. 


Kelebihan lain dari beasiswa ini adalah tidak ada ikatan dikenakan oleh Pemerintah Singapura. Para sarjana diharapkan untuk kembali ke negara 
asal untuk berkontribusi pada pembangunan negara-negara mereka setelah lulus . 





Yang bisa mendaftar beasiswa SCP Singapore ini adalah warga negara-negara anggota ASEAN (kecuali Singapura). Calon 
harus memiliki catatan akademis yang luar biasa, penguasaan bahasa Inggris yang baik dan memenuhi persyaratan 
masuk NTU, NUS, dan SMU. Intinya, beasiswa S1 Singapura diberikan secara kompetitif prestasi akademis. 


Nah, sistem lebih lanjut mengenai cara pengajuan pinjaman, pengajuan beasiswa, kalkulasi 


biaya hidup, serta universitas-universitas terbaik di Singapura bisa diakses di alamat website 
berikut 


http://www.berkuliah.com/search/label/Singapura 


84 





Thailand 


Gambaran Umum 


Pendidikan di Thailand juga sangat maju dalam 10 tahun terakhir ini. Lima dari sepuluh kampus terbaik di ASEAN berasal dari Thailand. Univer- 
sitas-universitas di negara ini, baik universitas swasta maupun negeri dikenal sangat berkwalitas, terutama di Bangkok dan Chiang Mai. Bahasa Inggris 
pun sudah dijadikan sebagai medium utama dalam perkuliahan. 


Selain itu, banyak pula masyakarat Indonesia yang belajar maupun bekerja disana sehingga Anda tidak akan merasa jauh dari Indonesia saat be- 
rada di Thailand. Biaya kuliah juga terbilang relative murah jika dibandingkan dengan Singapura atau Malaysia. 


Thailand memiliki budaya yang sangat beragam dan terbuka yang mendorong perdebatan dan diskusi dan negara mempromosikan solusi 
berkelanjutan dan holistik untuk masalah. Sekitar 400 program gelar master di negara tersebut ditujukan untuk siswa internasional dan diajarkan 
dalam bahasa Inggris. Banyak lembaga pendidikan tinggi di Thailand sangat dihargai, terutama di bidang studi lingkungan, pertanian, energi, hukum 
dan studi Buddhis. Selain itu, banyak program pascasarjana ada di bisnis dan manajemen dan sebagian besar diajarkan dalam bahasa Inggris. 





7 Alasan Kenapa Kuliah di Thailand Biaya Kuliah 


Belajar di Thailand memiliki beberapa keuntungan, yakni : Biaya kuliah dan biaya bervariasi di universitas dan pro- 
gram. Biaya kuliah untuk program gelar master di perguruan 
1. Ilmu pengetahuan yang diajarkan sangat sesuai dengan keadaan tinggi negeri biasanya sekitar $ 1.000 (US) sampai $ 2.000 (US) 
negara berkembang seperti Indonesia. per tahun. Biaya kuliah di universitas swasta adalah sekitar $ 75 
2. Kampus-kampus terkemuka di Thailand memiliki tenaga pengajar (US) sampai $ 125 (US) perjam kredit. 
yang hampir 10096 memegang gelar 3. Doktor dari berbagai univer 
sitas terkemuka dunia, sehingga kualitas pendidikannya terjamin. Program master umumnya memerlukan dua tahun dan 
4. Riset yang kita lakukan di Thailand dapat diaplikasikan langsung di 36 jam kredit untuk menyelesaikan. Siswa biasanya mendapat- 
Indonesia, baik itu dalam ilmu sosial, teknik, kesehatan maupun ilmu kan 9-15 jam kredit setiap semester. 


pertanian, karena iklim dan kondisi masyarakat yang hampir sama. 
Hal ini berbeda dengan di negara maju yang gap pengetahuannya 


terasa sangat jauh. Beasiswa 
5. Cultural shock tidak begitu dahsyat bagi mahasiswa Indonesia yang 
baru datang, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Sripatum University 
6. Dukungan industri dan pemerintah terhadap penelitian terhitung 
besar di banding di Indonesia, sehingga dana untuk riset dapat Universitas ini memberikan beasiswa untuk masyarakat umum. 
diperoleh dengan mudah. Bidang studi yang ditawarkan pun cukup beragam. Hanya saja 
7. Bisa Belajar Banyak Hal selain Kuliah. Selain menyaksikan keindahan beasiswa yang diberikan cuma mencakup biaya kuliah. Maha- 
budaya, Anda dapat langsung belajar dan mempraktikkan berbagai siswa harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. 


hal di Thailand seperti belajar seni memasak/kuliner, belajar membuat sutra, 
patung, keramik, belajar pijat ala Thai, Fotografi, Meditasi, yoga dan sebagainya. 





Kasetsart University 


Universitas ini memberikan 2 jenis program beasiswa. Yang pertama adalah Program beasiswa untuk belajar di 
Fakultas Agro-Industri Kasetsart University untuk jenjang S-2 dan S-3. Yang kedua adalah untuk belajar menge- 
nai Food Security untuk jenjang S3 dan Post Doctoral. 


Beasiswa Kemendikbud 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan 2 jenis beasiswa. Yang pertama 
adalah beasiswa Dirjen DIKTI untuk para dosen perguruan tinggi. Yang kedua adalah beasiswa unggulan untuk 
masyarakat umum. 


Thailand adalah salah satu negara Asia yang paling ideal untuk kuliah. Selain kondisinya yang tidak terla- 
lu berbeda jauh dengan Indonesia, negara ini juga menawarkan kualitas pendidikan bermutu serta biaya 
hidup yang relatif terjangkau. Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa, biaya hidup, dan universitas 
terbaik di Thailand bisa Anda akses di alamat berikut 


http://www.berkuliah.com/search/label/Thailand 


87 





TURKI 


Gambaran Umum 


Kuliah di luar negeri dengan beasiswa tentu sudah menjadi impian bagi setiap orang di Indonesia. Apalagi dengan mahalnya biaya pendidikan 
tinggi di Indonesia saat ini tentunya bisa kuliah gratis. Ditambah lagi dapat menikmati kehidupan di luar negeri yang berbeda budaya, tentu akan 
menjadi satu pengalaman hidup tersendiri. Salah satu negara yang belakangan ini menjadi tujuan belajar para calon mahasiswa Indonesia adalah Turki. 


Turki adalah negara yang cukup unik karena berada di persimpangan dua benua yaitu Asia dan Eropa terutama kota tua Istanbul atau yang dulu 
disebut Konstantinopel. Kota Istanbul memang dibelah menjadi dua bagian yaitu di Asia dan Eropa, bagian utara berada di benua Eropa dan selatan 
di benua Asia. Selain itu Turki juga banyak menyimpan koleksi benda bersejarah mulai dari zaman pra sejarah hingga kekhalifahan terbesar di dunia 
Islam, Utsmaniyah. Dengan latar belakang itulah Turki menjadi negara yang kaya akan muatan sejarah dan budaya. Alasan inilah yang banyak menarik 
minat mahasiswa Indonesia untuk belajar di Turki selain juga wilayah geografis yang sudah masuk ke dalam benua Eropa. 


Studi di Turki bisa ditempuh dengan beberapa jalan yaitu biaya sendiri (bagi yang memiliki cukup biaya) dan beasiswa. Untuk studi di Turki den- 
gan biaya sendiri maka prosedur yang harus dilakukan memang cukup rumit terutama untuk warga negara asing. 





7 Alasan Kenapa Kuliah di Turki 


Untuk mahasiswa internasional, Turki memiliki banyak hal yang dita- 
warkan : pendidikan berkualitas tinggi dan populasi yang sangat multikul- 
tural, kota hidup dan pemandangan indah, seni, budaya dan sejarah yang 
menarik. Tinggal dan belajar di Turki akan menginspirasi Anda dan men- 
gubah perspektif Anda tentang Negara tersebut. 


Berikut ini adalah beberapa pertimbangan lain mengapa Turki cocok untuk 


menjadi tempat kuliah : 


1. Jumlah perguruan tinggi negeri di Turki adalah untuk mencapai 100 
2. Ada banyak perguruan tinggi negeri mapan di Turki 

3. Jumlah mahasiswa internasional di Turki terus meningkat 

4. Tingkat kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri cukup baik, di 


mana bahasa pengantar adalah bahasa Inggris, yang merupakan bahasa 


standar. 

5. Universitas-universitas Turki memberikan gelar yang diakui secara inter 
nasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. 

6. Memiliki misi untuk mendukung mahasiswa dengan berbagai beasiswa 

7. Universitas-universitas Turki menjamin mahasiswa internasional belajar 
di lingkungan yang aman dan ramah. 


Biaya Kuliah 


Biaya pendidikan bervariasi tergantung apakah universitas swasta 
atau didanai publik. Di universitas negeri, biaya semester sekitar 300 USD, 
sedangkan di universitas swasta biaya kuliah bisa mencapai ribuan. In- 
formasi tentang biaya pendidikan yang terbaik bisa dicari langsung dari 
institusi yang Anda inginkan. PTS biaya lebih mahal daripada kampus 
negeri dan studi pascasarjana lebih mahal daripada studi sarjana. 


Biaya kuliah untuk program gelar perguruan tinggi ditetapkan oleh 
pemerintah pada setiap awal tahun akademik. Biaya kuliah untuk maha- 
siswa internasional bervariasi tergantung pada programnya. Biaya kuliah 
tahunan perkiraan adalah sebagai berikut : 


Untuk Program SARJANA 
1. Perguruan Tinggi Negeri : 
a) Universitas yang memakai bahasa Turki : 


Warga Turki :80-250 USD 
Warga negara asing : 240-750 USD 





b) Universitas yang memakai bahasa Inggris : 


Warga Turki : USD 150-500 USD 
Warga negara asing : USD 450 - 1500 USD 


Beasiswa 
Pemerintah Turki setiap tahunnya memberikan kesempatan kepada lebih dari 100 siswa asal Indonesia untuk kuliah di Turki melalui program beasiswa. 


Beasiswa ini mencakup semua biaya, termasuk kuliah, uang saku bulanan, akomodasi, hingga tunjangan kesehatan. Menurut informasi dari la- 
man Pemerintah Turki, besaran uang saku per bulan yang diterima yakni 500 lira Turki atau setara Rp 2,7 juta untuk program diploma dan sarjana, 750 
lira Turki atau Rp 4,1 juta dan 1.000 lira Turki atau Rp 5,5 juta. 


Menarik bukan? Nah...kalau kamu benar-benar ingin mencoba hidup, tinggal, dan belajar di Turki, tak 
ada salahnya untuk mencari lebih banyak informasi tentang negara ini, terutama seputar beasiswa dan 
universitas-universitas terbaik yang menerima mahasiswa Indonesia di alamat website berikut 


http://www.berkuliah.com/search/label/Turki 





PENUTUP 


Akhirnya, kamu sampai ke halaman terakhir panduan kuliah ke luar negeri. Nah, kira-kira apa perasaanmu saat ini? Makin tertarik, excited, bin- 
gung, optimis, atau justru khawatir? 


Satu hal yang harus kamu tanamkan, faktor terpenting untuk kuliah ke luar negeri hanya satu: NIAT. Kalau niat kamu sudah kuat, percayalah, 
pasti impian untuk kuliah ke luar negeri bisa terlaksana. Dengan niat yang kuat, kamu nggak akan merasa berat ketika harus mempersiapkan dokumen 
untuk mengurus aplikasi beasiswa, nggak akan mengeluh ketika harus belajar untuk tes beasiswa, nggak merasa keberatan ketika harus mengurus 
berbagai hal untuk pembuatan paspor dan visa, serta nggak akan mudah menyerah ketika mengalami berbagai cobaan dan tantangan ketika kuliah di 
luar negeri. 


Ada niat, pasti ada jalan. 


All the best! 


